


wWww.infolinux.web.id Nu AKIK) Rp 23.800 (P.Jawa) 


Pilah-Pilih Database 
di Linux 


Perpaduan Menawan 
IBM $390 dan SuSE Linux 


LinuxTag 200 





























ii 
—— 















3: 





Tutorial: 





Antara Komunitas" umex 
dl S m Database Programming 
al M Bi | S n l $ | | aah Gambas dan 

| MMySOL ySQL 
ý | mPostgre SUL E Deteksi Hardware 





dengan discover 

E Pemrograman Web 
dengan Shell Script 

ç M Statistik lagu XMMS | 

m Membangun Manajemen | 
Modul Kernel yang 
Ramah 

Æ Clam Antivirus untuk 

| Mail Server di Linux 

m LYX Sebagai Aplikasi 

| Desktop Publisher 

m Menjalankan Program 
File di Web 





Geki2 


Perang Berdarah | 
di Udara 


9951521301063 



























































8 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Memilih Program 





Database 


, Bi 


TA TEMA N 
Gi E ST 


>, 
W5 


N 
$ 


A £ 
E 
“ 


$ 
s Ii gj Awu 20 
S ENN 
MEF ANA ~ 
ERY ANNAVAN 
| .. D hai “ 

EEANN EN 





ara pemrogram komputer di MS 

Windows umumnya mengenal 

Visual Basic (VB). Jika ingin 
membangun sistem informasi, pilihan 
server database pengguna MS Windows 
biasanya jatuh pada MS SOL Server. 
Sebenarnya ada Oracle dan DB2 IBM 
yang bisa jadi lebih hebat dari SOL 
Server, tapi Microsoft memang jago 
pemasaran sehingga tidak hanya Oracle 
dan DB2, MS Visual FoxPro pun 
berusaha dikalahkan MS SOL Server yang 
berpasangan dengan VB. 

Bagaimana di Linux? Terlalu banyak 
kalau harus disebut satu per satu. Dua 
server database open source yang sangat 
terkenal adalah MySOL dan PostgreSOL. 
Dua aplikasi itu biasanya juga disertakan 
dalam CD-CD distro Linux. Database 
lainnya adalah msgl, SQLite, InterBase, 
SAP DB, dan lain-lain. Selain Oracle dan 
DB2 yang sudah sangat terkenal, server 
database yang secara komersial tersedia di 


Linux, antara lain Adabas, DBMaker, 
Informix, Ingres, dan Sybase 
(www.linas.org/linux/db.html). 

Apakah di Linux ada dBase, FoxPro 
dan Clipper? Nama-nama itu tergolong 
database non-SOL yang dibuat untuk 
DOS/Windows. Di Linux tersedia Xbase/ 
XDB yang kompatibel dengan dBase, 
FoxPro, dan Clipper. Juga ada library 
untuk Xbase/dBase/Foxbase, yaitu 
libdbf1.6. 

Bagaimana dengan program interface 
semacam VB? Di Linux tersedia Gambas 
dan Phoenix yang sangat mirip VB. Untuk 
mendesain form dan membuat report, ada 
berbagai jenis ODBC untuk menghubung- 
kan aplikasi dengan server database, 
misalnya OpenOffice dan Gambas dengan 
MySOL. Beberapa program untuk RAD 
(Rapid Application Development) dibuat 
spesifik untuk database tertentu, misalnya 
pgaccess, gtksgl, MPSOL dan KPSOL 
untuk PostgreSOL, gmysgl dan dbMetrix 
untuk MySOL, Ksglplus dan TOra untuk 
Oracle, dan gnome-db untuk beberapa 
database. Versi komersialnya ada Kylix, 
Rekall, dan lain-lain. 

Untuk program interface melalui web 
browser, tersedia PHP, Python, Roxen, 
embed Perl, serta Java yang open source 
dan free. Selain itu, ada AOLServer, EARP, 
dbengine, AppGen, dbedit, dan lain-lain. 
Juga tersedia versi komersial, antara lain 
Escapade, Roxen Challanger, Texis 
Wegbsrcript, NeoWebsScript, HTMLsrcript, 
SQL Web, dan DataWEB.A 

Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 

















DARI REDAKSI 


Seuntai Kata Dari Kami 





PINPOINT 


PUBLICATIONS 





INDONESIA 
TATLER 


#LINUK 





Majalah Wanita Mingguan 


mobilmotor 


BACAAN PENGGEMAR OTOMOTIF 


NOOR 


PCMedia 





PERKAWINAN 
SALON 


Majalah Rambut & Kecantikan 


WARTA EKONOMI 





Pemimpin Umum: Mario Alisjahbana. Pemimpin Usaha: Millie Stephanie. Pemimpin Redaksi: Rusmanto. 
Redaktur Senior: Anton R. Pardede, Effendy Kho. Redaktur Eksekutif: Budi Rahardjo, I| Made Wiryana, 
Michael S. Sunggiardi. Redaksi: Arif Yuliardi, Heriyadi. Staf Bahasa: Renny Fitriastuti. Sekretariat 
Redaksi: Evawani Utami Putri. Kontributor: Ariya Hidayat, Noprianto. Tata Letak & Ilustrasi: Totok 
Waluyatmoko (Manager), Lely Yulaena, Ria Canceria. Iklan, Promosi & Kerjasama: Lely Ch. Musar 
(Manager), Imam Ariyanto, Indran B. Sapto, Meladi Krisbiono. Sirkulasi: Purwaluyo. Keuangan: 
Deetje Monoarfa. Alamat Redaksi: Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430, Telepon: (021)315-3731, 
230-5318, 316-2108, Faksimili: (021)315-3732. Alamat Sirkulasi: Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP - 
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930, Telepon: (021)4682-6816, 461-6779, Faksimili: 
(021)4682-6817. Penerbit: PT Info Linux Media Utama. Pencetak: PT Dian Rakyat, Jakarta. Isi di luar 
tanggung jawab percetakan. 


Alamat Sirkulasi: 

Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP 
Kawasan Industri Pulogadung, 
Jakarta 13930 

Tel. (021)4682-6816, 461-6779 
Faks. (021)4682-6817 


www.infolinux.web.id InroLINUX SEPTEMBER 2003 3 





Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





=LINUX 


Pilah-pilih — 
Database di Linux iai 


Database 
in LINUX 19 Ag 












Database di dunia komputer memang 
sudah menjadi bagian yang sangat 
penting. Hampir semua aplikasi memakai 
database sebagai tulang punggung. 
Lantas database apa yang ada di Linux. 


sMySOL 
2Paste re SQL 


Canon Powershot S50 | CdBakeOven 2.0.0 Geki2 


Penggunaan kamera analog sudah Sejak menggunakan Linux, penulis Anda adalah seorang pilot pesawat 
banyak ditinggalkan orang. Dan mereka | selalu menggunakan program tempur yang harus menjalankan misi 
kini lebih memilih menggunakan mkisofs dan cdrecord untuk berbahaya. Anda akan banyak meng- 
kamera digital dibandingkan kamera menulis ke CD-ROM. Dalam hindar dari benda-benda langit dan 
analog. Kemudahan penggunaan beberapa kondisi, hal tersebut jelas berbagai musuh. Sayangnya, musuh 
mungkin salah satu penyebab... sungguh merepotkan. yang Anda hadapi sangatlah ganas. 








New CD (ISO image) settings 









































4 InroLINUX SEPTEMBER 2003 www.infolinux.web.id 





Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 








DARI REDAKSI 3 RemingtonS UPS Vanguard 25 

1000 VA 
ULASAN CD Sapphire Radeon 9200 Atlantis 25 Oran 
Upgrade OpenOffice.org 1.0 ke 1.1 6  CdBakeOven 2.0.0 27 © 
Update Red Hat 9 8 Mozilla 1.4 28 


Instalasi L 9 MrProject 0.9.1 29 y i 
talas Lyx MrProjec » | Bisa Linux 
SURAT PEMBACA 10  Spacearyarya 31 T a 

idak Akan 


BERITA BISNIS 


Buku Panduan Hacking Xbox 11 IBM $390 dan SuSE Linux, 42 M 
Akan Terbit Perpaduan Menawan enganggur 


Pemberlakuan UU No. 19/2002 12 


(HaKI) FEATURE i 
Solusi Baru Unicenter dan 12 LinuxTag 2003: Antara Komunitas 45 e a jabe eiie 
eTrust CA dan Bisnis sebagai IT Senior Manager 
Prosesor Baru Motorola Dukung 12 Linux World 2003 Malaysia 48 di sebuah holding com- 
Embedded Linux i 
Teknologi Oracle untuk Linux 13 KOMUNITAS sabah 5 Las 
Lexmark Luncurkan Printer Inkjet 13 Kelompok Pengguna Linux 50 ta = nmas antas 
dan Laser Baru Indonesia tidak mau terjun ke 
Kerja Sama BiZNET dan BtN 13 a GNU/ 50 komunitas. Justru, 

inux”, uli e E r T 
OPINI KPLI Jakarta 50 komunitas ia dijadikan 
Budi Rahardjo: 14 KPLI Solo 50 tempat sharing knowledge. 
Utak-atik Hardware Komputer 
Michael S. Sunggiardi: 15 TUTORIAL 
Setelah diberlakukannya UU HaKl Database Programming dengan 52 

Gambas dan MySOL 
KLINIK 18 Deteksi Hardware dengan discover 55 

Pemrograman Web dengan 61 
KLINIK IBM 20 Shell script 

Statistik lagu XMMS 66 
ULASAN Membangun Manajemen 69 
Pengantar: Harddisk Saku, Kecil 22 Modul Kernel yang Ramah 
Bentuknya Besar Kegunaannya Clam Antivirus untuk Mail Server 74 
Canon Powershot $50 23 di Linux 
Epson Stylus Photo 915 23 LYX Sebagai Aplikasi Desktop 76 
Gigabyte GA-7NNXPV 24 Publisher 


lomega CD-RW 52x24x52 24 Menjalankan Program File di Web 79 


Linux Ready 26 


Mungkin Anda berniat membeli komputer atau periphera/ lain yang 
mendukung Linux. Sebelum niat Anda terwujud, ada baiknya Anda melihat 
Ulasan Linux Ready. Kali ini kami mengulas 3 produk berpredikat Linux 
Ready, yaitu: 


a 
lomega Portable Hard Drive Lexmark E323 Sony DRU-510A 





www.infolinux.web.id InroLINUX SEPTEMBER 2003 5 





Ulasan Isi CD Edisi Ini 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Upgrade OpenOffice.org 1.0 ke 1.1 


OpenOffice benar-benar siap menggantikan MS Office. Versi 
1.0 yang baru beredar sekitar satu tahun, segera ‘pecah 
telurnya’ menjadi 1.1. Paket yang disertakan /nfoLINUX edisi 
ini masih Release Candidate, tapi sudah layak Anda coba 


sebelum keluar versi finalnya. 


anyak kelebihan OpenOffice.org. 

1.1 dibanding 1.0. Salah satu 

yang istimewa adalah kemam- 
puan mengekspor langsung menjadi file 
PDF. Pada versi 1.0, pembuatan file PDF 
harus melalui perintah Print. 

Jika hanya ingin sekadar mencoba, 
Anda tidak perlu meng-uninstall versi 
yang sekarang Anda gunakan. Anda 
dapat menginstal versi 1.1. ini pada 
sebuah direktori, misalnya /usr/local/ 
OpenOffice.org1.1RC. Jika kemudian 
Anda tidak puas dan ingin 
menghapusnya, cukup Anda hapus 
direktori /usr/local/OpenOffice.org 1. 1RC 
tersebut, atau jalankan kembali program 
setup (/usr/local/OpenOffice.org. 1. 1RC/ 
setup), lalu pilih remove. 

Bagaimana jika Anda sudah memiliki 
OpenOffice versi 1.0 dan ingin 
mengganti dengan versi terbaru? Mudah 
saja, hapus atau uninstall versi 
sebelumnya, lalu instal versi yang baru. 
Berikut ini langkah-demi langkah untuk 
meng-upgrade OpenOffice dari versi 1.0 
menjadi 1.1. 


v 000 


> Uninstall OpenOffice 1.0 

Jika OpenOffice Anda merupakan 
bawaan CD distro, misalnya Red Hat 
atau Mandrake, file-file-nya tidak 
ditempatkan dalam sebuah direktori. 
Untuk mengunistall-nya, gunakan 
program manajemen software dari distro 
tersebut. Red Hat memiliki redhat-config- 
packages, sedangkan Mandrake memiliki 
rpmdrake atau drakconf (menu Package 
Management atau Mandrake Control 
Center). 

Cara yang paling praktis, jika Anda 
suka, uninstall melalui konsol atau 
perintah di prompt (contoh ini di Red 
Hat 9): 

# rpm -ga | grep openoffice 
openoffice-i18n-1.0.2-4 
openoffice-1.0.2-4 
openoffice-libs-1.0.2-4 

# rpm -e openoffice 

# rpm -e openoffice-i18n 

# rpm -e openoffice-libs 


Jika OpenOffice Anda hasil instalasi 
dari tarball seperti yang biasa disertakan 





File Edit View Go Bookmarks Help 
Back v Forward « Up Stop Reload Home 


Location: /mnt/cdrom/OO0 


= 10] + | Viewas Icons “ 





| Archive Edit View Windows Help 
New Open Add Extract View 


& Up Current Location: 
v 


000 1.1rc2 Linuxl 
ntel install.tar.gz 


Destination folder 
Ampi 








Bookmarks ~] 


Files 
O All files 
@ Selected files 
O Eiles: | 


525 files (75.1 MB) 





O View destination folder after extraction 





& Add to Bookmarks 
Actions 
Recreate folders 
Overwrite existing files 
O Do not extract older files 


Password 





SOPO 


2 Gambar 1. Mengekstrak Tarball OpenOffice 


6 InroLINUX SEPTEMBER 2003 


2000. 11rc2.LinodES rus @nfoinuc- |àlStaroffice 52 -tui|£ [1 Sat Aug 02 





12:50 PM 


www.infolinux.web.id 


Sun Microsystems Inc. is the 


1. View the complete License Agreement. Please 
'Page Down button in this dialog to view the entire 





e 


OpenOff ice 


InfoLINUX, Anda cukup menghapus 
seluruh isi direktori OpenOffice, misalnya 
/usr/local/OpenOffice.org.1.O. 

# cd /usr/local 

# rm -fr OpenOffice.org.1.0 


> Instalasi cara pertama 

(Install) 

Instalasi program di Linux selalu bisa 
melalui beberapa cara, di X Window 
(graphical based) dan konsol (text 
based). Dari X Window, jalankan file 
manager, misalnya Nautilus atau 
Kongueror, yang biasanya otomatis 
terbuka pada saat CD dimasukkan'di- 
mount ke drive). Klik dua kali icon paket 
OOo 1.1rc2 linuxlntel install.tar.gz. 
File manager akan memanggil program 
File Roller atau Ark untuk mengekstrak 
tarball OpenOffice tersebut. Ekstrak ke 
suatu direktori, misalnya ke /tmp. 
(Gambar 1). 

Anda juga bisa (dan ini lebih cepat) 
mengekstrak secara manual dari konsol/ 
prompt: 
$ cd /mnt/cdrom/00o 


Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. 


This product has been created with contributions from the OpenOffice.org community, of which 
founding member. OpenOffice.org acknowledges all community 
members, especially those mentioned at http /mww.openoffice.orgivelcome/credits.html. 


J 
A 


Please follow these steps to proceed with the installation: 


use the scroll bar or the 
license text 


2. Acceptthe License Agreement. 
F Laccepti 


MIE (ENNS OI UNK 


Dc [mm | cma | 


2 Gambar 2. Persetujuan Instalasi OpenOffice 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Y OpenOffice.org 1.1 Installation - DX 


nga 


e 
—OpenOfficeorgl-— — — 
aa ana ana aa aa 





bg Select Installation Type 


Choose the type of installation. 


@ Workstation Installation 


The installation will be carried out so that the programs can be 
started directly from the nework. 2.3 MB are needed for the local 


Instalis all OpenOffice.org 1.1 components locally on the 
workstation. This installation reguires 2080 MB memory, 
temporary 





2 Gambar 3. Menginstal OpenOffice untuk user 





Ulasan Isi CD Edisi Ini 





X9 ulascd-0903-3.rtf- OpenOffice.org ll... PORRO ORR RRR RRR RRR RRR - 5x 
BA Edt view Insert Format Tools Window Help 


ihome/rus/info/no9/ulascd/ulascd-0903-3.rtf v EF bd ES b G 


z > Â 
Heading 1 | [Utopia ~| (za 7] [E]: u glz za azz E ZE 
EER ee rena Ders srne: EEA er EDS S Bcs nuoto -A 





i Upgrade OpenOffice.org 1.0 ke 1.1 


| 2e OpenOffice benar-benar siap menggantikan MS Office. Versi 1.0 yang baru 
beredar sekitar satu tahun, segera “pecah telurnya” menjadi 1.1. Paket yang 
disertakan Info LINUX edisi ini masih Release Candidate, tapi sudah layak Anda 
coba sebelum keluar versi finalnya. 


Banyak kelebihan OpenOffice.org. 1.1 dibanding 1.0. Salah satu yang istimewa 


adalah kemampuan mengekspor langsung menjadi file PDF. Pada versi 1.0, 
pembuatan file PDF harus melalui perintah Print. 


Jika Anda hanya ingin sekadar mencoba, Anda tidak perlu meng-uninstalasi 
versi yang sekarang Anda gunakan. Anda dapat menginstalasi versi 1.1. ini pada 
sebuah direktori, misalnya /usr/local/OpenOffice.orgl.IRC. Jika kemudian 
Anda tidak puas dan ingin menghapusnya, cukup Anda hapus direktori / 
usr/local/ OpenOffice.orgl. IRC tersebut. 


Bagaimana jika Anda sudah memiliki OpenOffice versi 1.0 dan ingin mengganti 
dengan versi terbaru? Mudah saja, hapus atau uninstalasi versi sebelumnya, 
lalu instalasi versi yang baru. Berikut ini langkah-demi langkah untuk 
mengupgrade OpenOffice dari versi 1.0 menjadi 1.1. 





Page1/3 Default [100% (INSRT (STD _HYP | 


2 Gambar 4. OpenOffice.org 1.1 Writer 





$ tar xzvf Ooo 1.1rc2 linuxlntel 
install.tar.gz -C /tmp 


Untuk memulai instalasi secara 
otomatis, ganti user sebagai root (su), 
lalu jalankan script install. 
$ su 
Password = 
# cd /tmp/0Oo 1.1rc2 linuxlntel install 
# ./install 


Jika Anda menjalankan ;nstall tanpa 
option, OpenOffice akan diinstalasi 
sebagai multiuser, pada direktori /usr/ 
local/. Option yang terdapat dalam 
program “install” dapat Anda edit 
sebelum dijalankan, atau option 
dituliskan pada saat “install” dijalankan. 
Penjelasan selengkapnya perintah install 
dapat Anda baca dengan option —help 
(dua -). 

# .Iinstall — help 


Instalasi VCD Player Xine 





Red Hat 9 versi GPL 3 CD belum 
menyertakan VOD player. InfoLINUX 
edisi bulan lalu menyertakan Mplayer. 
Sekarang Anda dapat mencoba Xine. 
Instalasi paket RPM di Red Hat sangat 
cepat jika menggunakan perintah baris 
atau melalui konsol. Add/Remove 
applications atau redhat-config- 
packages terlalu lambat untuk 
komputer lama. Berikut ini cara instalasi 
Xine yang praktis. 
1. Login sebagai root atau Ganti User 


> Instalasi cara kedua (Setup) 
Jika Anda ingin menginstal secara 
manual, sebagai root jalankan “setup - 
net” (satu -). 

# .Isetup -net 


Ikuti petunjuk selanjutnya dari 
instalasi manual ini. Terlebih dahulu 
Anda harus menyetujui lisensinya, 
dengan beberapa klik Page Down, lalu 


klik / accept the terms of the Agreement. 


(Gambar 2). 


> Menjalankan OpenOffice 
Setiap user terdaftar yang akan 
menjalankan OpenOffice, kali pertama 
diminta melakukan setup untuk dirinya 
sendiri. Jadi, user root juga harus setup 
kembali untuk bekerja dengan 
OpenOffice sebagai root. Sebaiknya 
Anda bekerja sebagai user biasa, karena 
root memiliki kekuasaan sangat bebas 


$ su 
Password= 


2. Masukkan dan Mount CD InfoLINUX 
# mount /mnt/cdrom 


3. Pindah ke Direktori Xine 
# cd /mnt/cdrom/xine-rh9 


4. Instalasi atau Upgrade 
# rpm -Uvh * 


5, Keluar dari CD dan root 
# cd 


www.infolinux.web.id 


sehingga dapat membahayakan sistem 
bila terjadi salah perintah. 
$ /usr/local/OpenOffice.org1.1RC/setup 


Program setup yang dijalankan user ini 
akan meletakkan file-file untuk user, dan 
menambahkan daftar aplikasi OpenOffice 
dalam menu GNOME dan KDE. Ikuti 
petunjuk selanjutnya, seperti membaca 
lisensi dan menyetujuinya, serta memilih 
jenis instalasi. Untuk menghemat ruang 
hard disk, setiap user harus memilih 
Workstation Installation (Gambar 3). Jika 
ada permintaan replace menu yang ada di 
KDE/GNOME, pilih Replace All. 

Anda harus me-refresh atau logout dan 
login kembali ke GNOME/KDE. Lalu, pada 
start menu terdapat pilihan Office - More 
Office Applications — dan daftar aplikasi 
OpenOffice.org. Artikel ini ditulis dengan 
OpenOffice.org 1.1 Writer. (Gambar 4.0 
Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


# umount /mnt/cdrom 
# exit 


6. Jalankan Xine di Konsol X Window 
$ xine 


Paket-paket di CD InfoLINUX ini juga 
menyertakan oxine dan gxine yang 
merupakan tampilan lain dari xine. Jika 
drive CD Anda lambat atau ingin 
menjalankan VCD dari harddisk, Anda 
dapat menggunakan vcdxrip untuk 
memindahkan file-file DAT dari VCD 
menjadi MPEG (mpg) ke harddisk. 


InroLINUX SEPTEMBER 2003 1 





Ulasan Isi CD Edisi Ini 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Update Red Hat 9 


Salah satu keistimewaan Linux adalah kecepatan update. Setiap 
ditemukan adanya lubang keamanan, bug, atau kelemahan, 
dalam waktu singkat keluar update-nya. Update juga berarti 


penyempurnaan. 


D InfoLINUX edisi ini menyerta- 

kan beragam paket aplikasi, 

dokumentasi dan listing 
program, yang sebagian berkaitan 
dengan artikel-artikel dalam majalah. 
Sekitar 300 MB berisi update Red Hat 
9. Sisanya berisi OpenOffice.org1.1, 
Lyx untuk layout, Clam Antivirus, 
Gambas dan Phoenix "Visual Basic for 
Linux”, MySOL dan PostgreSOL 
database server, PHP, Apache web 
server, dan VCD Player Xine untuk Red 
Hat 9. 

Setiap distro Linux biasanya 
menyediakan paket-paket untuk update. 
Jika Anda pengguna Red Hat 9, ulasan 
berikut ini sangat penting untuk Anda. 
Jika distro yang Anda gunakan bukan 
Red Hat 9, beberapa penjelasan tentang 
update ini juga bermanfaat bagi Anda. 
Update terbaru Red Hat 9 dan penjelasan 
masing-masing paket tersedia di web 
(https://rhn.redhat. com/errata/rh 9- 
errata.html). Berikut ini sekadar contoh 
cara update beberapa paket dari CD 
InfoLINUX. 


> Update paket printer 

Paket untuk printer di Red Hat 9 ada 
beberapa fungsi antara lain untuk 
mengelola antrian (printman), konfigurasi 
(redhat-config-printer), driver (foomatic) 
dan CUPS. 

Redhat-config-printer versi update ini 
memperbaiki beberapa bug versi 
sebelumnya. Update printman 
memperbaiki masalah pada paket 
printman, yaitu too/ grafis untuk 
menampilkan antrian dokumen yang akan 
dicetak (print gueues). Driver foomatic 
juga diperbaiki dalam beberapa hal, 
antara lain untuk printer Canon S600, 
S630, dan BJC 8200. Sedangkan 
update CUPS untuk menutupi lubang 
keamanan. 


8 InroLINUX SEPTEMBER 2003 


Jika sebelumnya Anda tidak terbiasa 
bekerja di konsol atau command line, 
sekarang saatnya Anda merasakan 
kekuatan Linux dalam hal insalasi, 
uninstall dan update, yaitu perintah rpm. 
Berikut ini perintah standar untuk meng- 


update program dalam bentuk binary rpm: 


rpm -Fvh [filenames] 


Untuk meng-update satu per satu 
paket, perintahnya sebagai berikut (Anda 
bekerja sebagai root): 

# cd /Imnt/cdrom/updates-rh9 

# rpm -Fvh printman-" 

# rpm -Fvh redhat-config-printer-" 
# rpm -Fvh foomatic-" 

# rpm -Fvh cups-" 


Anda yang memanfaatkan banner 
halaman yang dicetak dengan LPRng, 
bukan CUPS, disarankan meng-update 
LPRng agar ada lubang keamanan pada 
paket standar. 

Untuk memastikan proses update 
berjalan baik, Anda dapat mencoba 
menjalankan ulang program konfigurasi 
printer. Dari menu start, pilih System 
Settings, lalu Printing. Jika Anda ingin 
menjalankan dari konsol, perintahnya 
adalah redhat-config-printer atau 
printconf-gui atau printtool. Masukkan 
password root, lalu klik OK atau tekan 
[Enter]. (Lihat Gambar 1. Konfigurasi 
Printer di Red Hat 9). 


> Update kernel 2.4 

Sebelum Anda melakukan update, 
pastikan bahwa paket update 
sebelumnya yang sesuai dengan sistem 
Anda telah dijalankan. Update kernel ini 
bersifat perbaikan keamanan (fixes 
vulnerabilities). Gunakan perintah “rpm - 
ivh” bukan "rpm -Uvh” agar kernel yang 
lama tidak terhapus. Misalnya: 

# rpm -ivh kernel-2.4.20-18.9.1386.rpm 


www.infolinux.web.id 














Canon 


Select the appropriate printer manufacturer and model. Printer/driver notes... | 


Available drivers: 
BJC-8000 a 
BJC-80v 
BJC-820 Jompo =] : = 
[Bjc-8200 3 ameer 
BJC-820J 
BJC-85 - 

(this is the 


BJC-8500 recommended driver) 
BJC-880J [i 





2 Gambar 1. Konfigurasi printer di 
Red Hat 9 


Update kernel ini secara otomatis akan 
mengedit konfigurasi boot loader GRUB 
dan LILO. Jika Anda menggunakan LILO, 
Anda harus menjalankan “lilo” untuk 
mengaktifkannya. 

# lilo 


Setelah restart dan tidak ada masalah, 
kernel yang lama dapat dihapus dengan 
perintah berikut ini: 

# rpm -e kernel-2.4.20-8 


Jika Anda pernah menginstal driver, 
misalnya winmodem, Anda harus 
menginstalasi ulang dari source atau 
binary yang sesuai dengan kernel baru. 


> Update paket server 

Jika Linux Red Hat 9 Anda pasang 
sebagai server yang terhubung ke jaringan 
luar atau Internet, Anda ‘wajib’ 
mengupdate semua paket yang telah 
tersedia update-nya. Beberapa aplikasi 
server yang telah ditemukan 
kelemahannya (vulnerabiliy) antara lain: 
httpd (server web Apache), sendmail 
(server email, MTA), MySOL (server 
database), samba (koneksi dengan 
jaringan Windows), dan OpenSSL untuk 
kriptografi, enkripsi, dekripsi, dan lain-lain. 


> Update NTFS 

Agar Red Hat bisa membaca partisi 
NTFS Windows, Anda harus meng- 
instalasi modules yang tersedia di /inux- 
ntfs.sourceforge.net/info/redhat.html. 

Cari paket RPM yang sesuai dengan versi 
kernel (uname -a).ĝ 

Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





| nN sta | o S [l Lyx Add or Remove Packages 
m 
Lyx merupakan aplikasi berbasis LaTeX, yang sangat bagus O SESE ct mnt y 
dan mudah digunakan oleh pemula untuk memformat D Engineering ana Sent o wm 
dokumen, seperti makalah dan buku. Anda tidak harus Eni stant computor ani Haag, as welaS ut 
memahami perintah-perintah LaTeX. Instalasinya di Red Hat P Eo es paoia mama mom poa pals 
juga sangat mudah. Pi S NAN ERA = Ea 
yx membutuhkan paket-paket ment di Red Hat 9). Klik Update dan Domeammtesa Tan W S3 
LaTeX terinstalasi lebih dahulu. ikuti petunjuk selanjutnya. E | | mo aa 
Jadi Anda perlu memastikan e fes, hs package group alas yu k aai 
apakah semua paket yang berhubungan > Instalasi di X Window dan E aunorng and rata Bi pak 
dengan LaTeX telah terinstal. Jika Anda konsol o e ama ia a 
E EE EA | 


masih menemui kesalahan pada saat 
instalasi Lyx, besar kemungkinan paket 
untuk publikasi di sistem Anda belum 
lengkap. Paket yang dibutuhkan antara 
lain Xforms, (La)TeX, ImageMagick 
tools, dan libXpm. 

Untuk mudahnya, Anda dapat 
menginstalasi melalui X Window. Ikuti tiga 
langkah berikut ini untuk distro Red Hat 9. 


> Add/Remove Applications 
Dari start menu (topi merah), cari 
System Settings, lalu Add/Remove 
Applications. Masukkan password root 


Setelah semua paket latex terinstalasi, 
dari file manager (Nautilus atau 
Konqueror) klik dua kali icon file lyx- 
1.3.2-1rh9-qt.i386.rpm atau versi lain 


jika Anda tidak menggunakan Red Hat 9. 


Masukkan password root bila diminta, 
lalu tunggu dan klik Continue, dan 
tunggu lagi hingga proses instalasi 
selesai. Lihat Gambar 2. 

Instalasi juga dapat dilakukan melalui 
konsol atau terminal. Login sebagai root 
atau jalankan perintah “su” jika saat ini 
Anda sedang bekerja sebagai user biasa. 
$ su 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 
























Thu Jul 31 
9:20 AM 


Oa E lyx X Untitled 1 (modi & @ 
ai (Package Manac 

















2 Gambar 1. Package Management 
Red Hat 9 


semua) pada window yang tersedia, lalu 
klik Run atau tekan [Enter]. Lihat 
Gambar 3. 

Lyx mendukung berbagai bahasa 
dan tulisan, termasuk penulisan dari 
kanan ke kiri, misalnya bahasa Arab. 
Agar bisa menulis huruf Arab, Anda 
harus menginstlasi Arabtex (http:// 
www.arabtex.com/). Petunjuk 
konfigurasi Lyx untuk penulisan 


jika Anda sedang bekerja sebagai user Password = bahasa Arab dan Hebrew dapat Anda 
biasa, lalu tunggu beberapa saat hingga # mount /mnt/cdrom baca di http://www.math.tau.ac.il/ 
tampak daftar program yang sudah # cd /mnt/cdrom/lyx ~ dekelts/lyx/. Website Lyx adalah 


terinstalasi (tanda centang) dan yang 
belum terinstalasi (kotak kosong). Klik 
(beri tanda centang) bagian Authoring 
and Publishing pada kelompok Applica- 
tions (lihat Gambar 1. Package Manage- 


y lyx 


# rpm -ivh lyx-1.3.2-1rh9-qt.i386.rpm 


> Menjalankan Lyx 
Untuk menjalankan Lyx, klik start menu, 
lalu Run Program. Ketik lyx (huruf kecil 





Eile Edit View Go Bookmarks Help 
; Back “ Forward « Up Stop Reload Home 


| Location |Imnucdromyx 





|yx-1.3.2-Imdk91-gt. — 1yx-1.3.2-1 gt.src. 
1586 


4.6 MB 


© 


lyx-1.3.2-1suse82- 
qt.i386.rpm 


lyx-1.3.2-6- lyx-1.3.2- 
macos10.2.6-agua. macos 10.2.6- 
tar.gz xforms 1.0.tar.gz 
7.6 MB 4.9 MB 


Preparing system update 


Before modifying the packages on your system, package 
dependencies must be determined. This process may take a 
Q few minutes, 


1ye-13.2-1rh6-gti386.rpm" selected (4.8 





lyx-1.3.2-1suse81- 
gt311.i386.rpm 


Iyx-1.3.2.tar.bz2 
5.2 MB 


un 
Reading individual package headers 





lyx-1.3.2-1suse81- 
gt.i386.rpm 
4.9 MB 


CG 


lyx-1.3.2.tar.gz 
7.2 MB 





www.IyX.org. 

Buka juga halaman “Tutorial” edisi ini 
tentang penggunaan Lyx sebagai aplikasi 
DeskTop Publisher (DTP).& 

Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


C Run in terminal Append File... 


b Known Applications 





ipin | 


10:01AM | 


SAOMOBN » paman] 


2 Gambar 2. Menginstal Lyx di X Window 


Ya ZAS 


2 Gambar 3. Menjalankan Lyx 





www.infolinux.web.id InroLINUX SEPTEMBER 2003 9 


SURAT PEMBACA 


Pesan, Kesan, dan Ide Anda 





Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Kami dengan senang hati menerima pendapat serta saran Anda. Semua surat/e-mail yang masuk 
menjadi milik /nfoLinux dan redaksi berhak menyuntingnya tanpa mengubah maksud serta tujuan. 
Kami tidak dapat membalas surat/e-mail Anda secara individu. Kirimkan surat/e-mail Anda ke: 


redaksi@infolinux. co.id. 


Komentar Linux 

Langsung saja, melalui e-mail ini saya 

ingin mengutarakan sedikit unek-unek 

saya selama ini: 

1. Mengapa semua orang yang 
menggunakan Linux di Indonesia 
ketika ditanya mengapa ia 
menggunakan Linux selalu menjawab 
bahwa Linux itu murah. Jawaban itu 
seakan-akan menggambarkan bahwa 
ia terpaksa menggunakan Linux 
karena harganya yang murah. Padahal 
terlepas dari faktor tersebut, Linux 
adalah sebuah sistem operasi yang 
sangat hebat dan powerful. Tidak 
hanya itu, banyak juga yang bisa kita 
lakukan di Linux. Terus terang, Linux 
sebagai sebuah sistem operasi yang 
kokoh membuat saya merasa aman 
membiarkan adik-adik saya yang 
berumur 6 dan 8 tahun bermain 
games di Linux. Sampai sekarang 
tidak ada masalah yang terjadi pada 
Linux saya. Tetapi, ketika saya 
mencoba membiarkan adik-adik saya 
bermain games di Windows, baru 
sebentar saya tinggalkan, Windows 
saya sudah rusak dan harus diinstal 
ulang. Itu membuktikan bahwa Linux 
aman dipakai oleh siapa saja bahkan 
oleh anak-anak yang belum mengerti 
komputer sekalipun. 

2. Saya rasa dengan menggunakan 
Linux, kita dapat belajar lebih banyak 
tentang dunia komputer dan soft- 
ware-nya. Di Linux tidak terjadi 
pembodohan massal seperti yang 
terjadi di Windows. Linux tidak 
pernah menyembunyikan satu proses 
pun dari penggunanya, mulai dari 
proses booting sampai dengan 
menjalankan suatu aplikasi. Semua 
dibeberkan secara transparan dan hal 
tersebut tidak akan kita dapatkan di 
Windows. 

3. Saya akui, satu-satunya yang menjadi 
kelemahan Linux adalah kurangnya 
aplikasi-aplikasi besar yang berjalan di 


10  InroLINUX SEPTEMBER 2003 


Linux. Tapi, bukankah kita bisa 
memanfaatkan hal ini sebagai peluang 
untuk menciptakan program-program 
bermutu di Linux dan pada akhirnya 
bisa mengangkat nama bangsa 
Indonesia di mata dunia. Untuk dunia 
Windows, saya rasa kita masih susah 
untuk mengungguli nama-nama besar 
vendor software seperti Adobe, 
Macromedia, Norton, dan Ahead 
Software AG (Nero), kecuali kita 
memiliki inovasi-inovasi kreatif dan 
bermutu yang bisa menggeser 
kedudukan software-software itu. 
Inilah kesempatan kita, dengan 
semakin mendunianya Linux, kita bisa 
membuat program-program yang 
berkualitas di Linux. 
IRSYAD 
VIA EMAIL 


Kertas InfoLINUX 


Dear InfoLINUX, saya ingin memberi 
saran tentang kertas /nfoLINUX. Kalau 
bisa kertas foto di bagian depan tetap 
dipertahankan, tapi kertas HVS di bagian 
belakang diganti jadi yang lebih ringan 


(InfoLINUX sekarang sepertinya 70 
gsm), misalnya 60 gsm. Itu dilakukan 
agar kertas lebih murah dan lebih lentur. 
Sebab /InfoLINUX yang sekarang kurang 
enak dibaca (kertas HVS-nya terlalu kaku 
karena tebal). Sekian dan terimakasih. 
WILLIAM 
VIA EMAIL 


Terimakasih atas masukkannya. Kami akan 
bicarakan dengan berbagai pihak yang 
terkait. — Red. 


InfoLINUX Terlewat 


Kantor saya sudah berlangganan majalah 
InfoLINUX. Namun, saya tidak sempat 
membaca edisi terbitan bulan September 
2001. Padahal saya sangat 
membutuhkan beberapa artikel yang 
membahas masalah sekuriti. Oleh karena 
itu, mungkin redaksi bisa membantu 
saya bagaimana cara memperoleh 
InfoLINUX edisi September 2001 
tersebut. Terimakasih atas perhatian dan 
kerja samanya. 

WITA LAKSONO 

VIA EMAIL 


Komplain Layanan Pelanggan 
Tolong di-posting ke pihak-pihak yang terkait, agar kepuasan pelanggan lebih 
diperhatikan lagi oleh /nfoLINUX di masa mendatang. Saya sudah 
berlangganan /nfoLINUX sejak 10 Maret 2003. Saya mendapatkan kiriman 
majalah pertama April 2003 dan lancar untuk bulan-bulan berikutnya. 
Masalahnya, bonus t-shirt yang dijanjikan belum juga saya terima sampai 
bulan ini. Dan itu tidak mengenakkan hati. Yang lebih tidak mengenakkan lagi, 
saya sudah berulang-ulang komplain via faksimili maupun e-mail mengenai hal 
ini, tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang semestinya. Di samping 


memperhatikan peningkatan isi /nfoLINUX, ada baiknya Anda juga 
memperhatikan kepuasan pelanggan. Terimakasih. 


DARMAJI 


PERUMDOS ITS BLOK J-43, SUKOLILO-SURABAYA 


Mas Darmaji, kami atas nama /InfoLINUX mohon maaf sebesar-besarnya karena 
telah mengecewakan pelanggan. Kami akan segera melakukan pengecekan ke 
bagian pelanggan dan sirkulasi, mungkin mereka kelupaan atau teledor, sehingga 
t-shirt yang menjadi hak pelanggan belum diserahkan. Terimakasih atas laporan, 


kesabaran, dan sarannya. — Red. 


www.infolinux.web.id 





Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


BERITA 





Buku Panduan 





Sekilas Info dari Dunia TI 





Hacking Xbox Akan Terbit 


Andrew Huang, seorang programer Linux menulis buku dengan judul Hacking the Xbox: An 
Itroduction to Reverse Engineering. Buku itu secara umum berisi bagaimana cara melakukan hacking di 
konsol game buatan Microsoft, Xbox, agar bisa menjalankan sistem operasi selain buatan Microsoft. 


uku itu akan beredar meski 

sempat ada ketakutan melanggar 

hak cipta. Tahun lalu, buku ini 
sempat akan diedarkan oleh Wiley 
Technology Publishing. Akan tetapi 
setelah Huang mengirimkan 
manuskripnya, buku itu tidak jadi beredar. 
Pihak Wiley khawatir karena sesuai UU 
Hak Cipta versi AS, adalah ilegal 
menyebarkan informasi tentang 
bagaimana mengakali barang yang 
dilindungi hak cipta. 

“Kami sebenarnya berusaha 
menyebarkan buku itu secara legal. Akan 
tetapi, pengacara kami lantas kembali 
dengan bendera merah. Sebab, 
berdasarkan isi di bab pertama dan 
beberapa bab kami mungkin berada dalam 


posisi melanggar undang-undang,” kata 
Wakil Presiden Penerbit Wiley, Robert 
Ipsen dikutip New York Times. 

Dengan alasan itu, Huang lantas 
memutuskan untuk tidak mengedarkan 
buku tersebut lewat penerbit resmi. Dia 
memilih menjualnya melalui pemesanan 
secara e-mail. Namun kemudian, dia 
berhasil menemukan penerbit yang 
bersedia mencetak dan mengedarkan 
bukunya, yaitu No Starch Press. Bulan 
ini, buku itu direncanakan akan terbit. 

Presiden No Starch, Bill Pollock 
menyatakan, buku ini tidak melanggar 
undang-undang hak cipta. “Itu undang- 
undang yang bodoh dan membuat 
banyak orang takut,” katanya. “Ketika 
sampai pada poin di mana orang 


No Starch Press Home Page - Mozilla Ox 
Ele &f wew Go Bookmaks Tods Wnlow Hap 


a -a - a 8 C) mp waw. nostarch. com 








Hacking ihe xbox featured in he tama yor Diss 
on July bah. Read the article hers. The Nuw Yak 
also ran a feature on ihe Xbar 





goania (app. 4AB) Read what The Inginer. UK 
had to say about & here | 




















membatalkan penerbitan buku, itu 
menakutkan. Itu adalah bagian dari 
sensorship,” tambahnya. Penerbit Wiley 
memang sering menerbitkan buku 
panduan tentang produk Microsoft seperti 
Xbox. Namun, Wiley mengaku bukan itu 
yang menyebabkan mereka batal 
menerbitkan buku Huang.ĝHe 


Linux Ancaman Terbesar Microsoft Nomor Dua 





Linux Berupaya Rebut Tablet PC dari Microsoft 


Tablet PC didesain hanya untuk menjalan- 
kan produk Microsoft dan Microsoft-lah 
yang merancang Tablet PC itu. Meskipun 
demikian, Linux, melalui salah satu 
distribusinya, menunjukkan upayanya 
untuk merebut pasar ini dari Microsoft. 

Adalah Lycoris yang mengumumkan Linux untuk tablet 
PC. Kemampuan Lycoris bisa dibilang setara dengan Win- 
dows XP Tablet Edition, termasuk manajemen daya dan 
fungsi layar sentuhnya. Sayangnya, Lycoris belum menyedia- 
kan fasilitas pengenalan tulisan tangan dan ‘tinta digital’. 

Produk itu diberi label Desktop/LX Tablet menurut 
rencana akan dipasarkan untuk produsen Tablet PC. 
"Produsen kini punya pilihan untuk menghemat hingga 
US$100 dengan menggunakan Destop/LX,” kata Jason 
Spisak, VP Market Development Lycoris. 

Tablet PC juga dikenal karena kemampuan bekerja tanpa 
keyboard. Linux untuk Tablet PC memungkinkan itu dengan 
sebuah aplikasi kecil bernama soft keyboard yang 
dikembangkan oleh Lycoris. Mungkin upaya Lycoris untuk 
merebut Tablet PC belum bisa mengalahkan Microsoft, tapi 
setidaknya ini bisa menunjukkan kemampuan Linux dalam 
merambah daerah-daerah baru. “Untuk saat ini, kami hanya 
ingin mengeluarkan produk ini ke pasaran dan membuat 
kehebohan,” tambah Spisak. 





www.infolinux.web.id 


Microsoft memandang Linux tidak dengan sebelah mata. 
Microsoft justru melihat Linux sebagai ancaman serius. Lihat 
saja, Microsoft langsung menempatkan Linux dan software 
open source di peringkat dua dalam identifikasi lima 
ancaman terbesar bagi perusahaan. 

Identifikasi lima ancaman terbesar bagi Microsoft itu 
disampaikan Chief Financial Officer (CFO) Microsoft, John 
Connor. “Kondisi ekonomi secara keseluruhan adalah ancaman 
nomor satu. Linux dan software nonkomersial ancaman nomor 
dua,” ungkap John Connor kepada situs berita Techweb. 

Ancaman lainnya yang menempati urutan ketiga sampai 
kelima adalah menumbuhkan installed base dalam iklim 
pengeluaran terbatas, urusan hukum dan penentuan 
rencana dari berbagai macam pilihan. 

Sudah lama, Microsoft menganggap software open 
source sebagai ancaman terbesar. Bahkan Februari lalu, 
pendiri sekaligus pimpinan Microsoft, Bill Gates menyebut 
sistem operasi Linux telah eksis dan memiliki kemampuan 
meresap. Bulan berikutnya, Juni, CEO Microsoft, Steve 
Ballmer mengidentifikasikan produk open source 
adalah kompetitor utama Microsoft. 

Microsoft pun berusaha meyakinkan klien di Eropa 
untuk menggunakan produk mereka. Tetapi upaya 
Ballmer menembus pemerintahan kota Munich tidak 
berhasil, mereka tetap memilih Linux. 






InroLINUX SEPTEMBER 2003 Il 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 





Radius 1.1 


GNU Radius merupakan 
kumpulan tool yang 


digunakan untuk otentifikasi 


pengguna remote dan 
akuntansi. Dalam paketnya, 
Anda akan mendapatkan 
server daemon, utiliti klien, 
dan kumpulan tools 
administrator. 

GNU Radius 1.1 telah dirilis. 
Rilis terbaru ini merupakan 
rilis maintenance dari versi 
sebelumnya. Tidak hanya 
itu, rilis terbaru Radius juga 
berisi tambahan beberapa 
fitur baru. Untuk informasi 
lebih lanjut dan tempat 
men-download aplikasi ini 
kunjungi http://www. 
gnu.org/software/radius 
atau langsung ke ftp:// 
ftp.gnu.org/gnu/radius. 


help2man 1.33.1 


Help2man merupakan 
sebuah tool yang bekerja 
secara otomatis 
mengeneralisasi buku 
manual dari program 
output. Tools ini merupakan 
cara mudah untuk para 
pembuat aplikasi yang 
menyertakan buku manual 
tanpa harus melakukan 
proses maintenance 
dokumen. Buat para 
developer, tools ini sangat 


membantu pembuatan buku 


manual. 


Rilis OmailAdmin 
1.0.24 

OmailAdmin merupakan 
tools dengan interface web 
yang bisa Anda gunakan 
untuk memanajemen 
alamat e-mail di domain 
virtual menggunakan 
Vpopmail. Rilis kali ini 
terlihat lebih bersih 
dibandingkan versi 
stabilnya. Fungsi baru yang 
bisa Anda lihat di rilis 


terbarunya ini dapat bekerja 


dengan versi non-idx 
ezmim dan update 
terjemahan bahasa Jepang. 


I2 InroLINUX SEPTEMBER 2003 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Pemberlakuan UU No. 19/2002 (HaKI) 


T erhitung sejak selasa, 29 Juli 2003, UU 
No. 19/2003 tentang Hak atas 
Kekayaan Intelektual (HaKI) mulai 
diberlakukan. Artinya, sejak tanggal itu 
pula segala bentuk ‘pembajakan’ 
yang ada di negara kita ini akan 
berurusan dengan hukum. 
Istimewanya, Undang-undang itu 
sudah beberapa kali direvisi. Dengan 
harapan bisa menyentuh semua kalangan 
yang terlibat di dalamnya, mulai dari pengecer 
di pinggir jalan sampai di mal-mal. 

Satu yang perlu diperhatikan bahwa 
Undang-undang itu tidak hanya akan 


menyentuh produk-produk elektronik saja, 
produk-produk lain yang memiliki unsur hak 
cipta yang dibajak juga akan dibasmi. Untuk 
diketahui, bahwasannya Indonesia 
masuk dalam urutan 10 besar 
>> negara pembajak di dunia. 
` Saking banyaknya 
f- pembajakan di Indonesia, jumlah 
produk yang dibajak lebih besar 
dibandingkan jumlah produk yang 
asli. Dan rasanya hal itu sangat wajar, 
mengingat harga yang ditawarkan produk 
bajakan jauh lebih murah dibandingkan 
produk yang asli.MHe 






Solusi Baru Unicenter dan eTrust CA 


omputer Associates International, Inc 

(CA) mengumumkan lima solusi baru 
Unicenter dan eTrust yang membuat 
pelanggan dapat memastikan kemampuan, 
reliabilitas dan keamanan, dan layanan web 
pelanggan. Unicenter Web Services 
Distributed Management (WSDM) 
merupakan solusi tingkat tinggi guna 
mengawasi layanan web di seluruh 
perusahaan. 

“Dengan meluasnya layanan web di 
perusahaan, manajer TI yang bertanggung 
jawab dalam keandalan dan reliabilitas dari 
layanan tersebut membutuhkan alat yang 


efektif untuk menemukan, memonitor, dan 

mengaturnya,” kata Vice President And 

Director of Web Services CA, Dmitri 

Tcherevik. “Solusi-solusi layanan Web CA 

memberikan visibilitas dan pengawasan yang 
penting —dengan mengurangi risiko dari 
gangguan bisnis dan kinerja yang tidak 
sesuai standar.” 

Solusi lain yang dikeluarkan CA 
diantaranya Unicenter Management for 
weSphere rilis 3.5, Unicenter Management 
for WebLogic rilis 3.5, Unicenter Manage- 
ment for .NET Framework versi 3.0, dan 
eTrust Directory rilis 41.AHe 


Prosesor Baru Motorola Dukung 


Embedded Linux 


MV otorola memperkenalkan sebuah 
prosesor PowerPC baru dengan 
konsumsi daya yang rendah. Prosesor itu 
nantinya bisa digunakan untuk berbagai 
macam aplikasi embedded seperti gateway, 
pengontrolan industri, telematika otomotif dan 
GPS, instrumentasi, dan pemrosesan gambar. 
MPC5200 begitu Motorola, Inc. menyebut 
prosesor barunya. Motorola, Inc. mengklaim 
MPC5200 yang berbasis PowerPC 603e 400 
MHz (dengan Floating Point Unit) mampu 
menunjukkan performanya sampai dengan 


www.infolinux.web.id 


| MOTOROLA 
' intelligence everywhere" | 








760 MIPS (Million Instruction Per Second). 
Tidak hanya itu, prosesor itu hanya membutuh- 
kan konsumsi daya kurang dari 850 milliwatt. 

Di dalam MPC5200 terintegrasi dengan 
ROM/RAM/Flash Memory Controller, bahkan 
pada chip prosesor itu terdapat interface 
untuk kartu jaringan, dua CAN (Controller 
Area Network), JI850, dua USB 1.1, 
harddisk ATA (IDE), sound card, port serial, 
antarmuka peripheral serial, enam program- 
mable serial controller (PSC), jam, dan PCI 
bus controller.AHe 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


BERITA 





Teknologi Oracle untuk Linux 


R eemper di Hotel Mulia Jakarta, Oracle 
bersama Inixindo menyelenggarakan 
workshop “Oracle on Linux”. Pada 
kesempatan itu pula, Oracle Indonesia 
menegaskan kembali komitmennya pada 


Linux. Salah satu yang mendasari dukungan 


Oracle terhadap Linux, perkembangan Linux 
yang terus menanjak. Dan dengan 
penggunaan Linux itu tentu akan membuat 
cost menjadi efektif dan efisien. 


Hadir sebagai pembicara Deputy Managing 


Director Oracle Indonesia, Adi Rusli, Market- 
ing Director Oracle Indonesia, Goenawan 
Loekito, IT Manager PT Sinar Sosro, Hugo 


Lexmark Luncurkan Printer Inkjet 


dan Laser Baru 


N ama Lexmark mungkin tidak begitu 
familiar di telinga Anda, tetapi fitur dan 
kinerja yang diberikan tidak kalah dengan 
apa yang biasa Anda dengar. Bertempat di 
Hotel JW Marriott, Lexmark International 
memperkenalkan jajaran printer Inkjet dan 
laser terbarunya. Tidak kurang dari 12 
printer Lexmark baru diperkenalkan. Pada 
kesempatan itu diperkenalkan pula software 
untuk memanajemen pencetakan di 
Lexmark, MarkVision. 

Hadir sebagai pembicara, Product 


Kerja Sama BIZNET dan BtN 


P? Supra Primatama Nusantara (BiZNET), 
sebuah penyedia jasa Internet dan Data 
Center, telah menandatangani kerja sama 
dengan BtNAccess, sebuah perusahaan hasil 
penggabungan dari Beyond the Network 
(BtN) dan Corporate Access (CA), dalam 
penyediaan layanan Internet Protocol-Virtual 
Private Network (IP-VPN). 

IP-VPN yang ditawarkan BIZNET 
berbasiskan teknologi Multi Protocol Label 
Switching (MPLS). Dengan fasilitas MPLS, 
jaringan yang Anda gunakan akan terproteksi 
dari orang-orang jahil. Pada kesempatan itu 
dilakukan pula teleconference ke Hongkong. 





Winanto, IT Assistant Manager Lippo 





Tran dan Country Manager Lexmark di 





Sekilas Info dari Dunia TI 


Rilis wlandscape 1.0 
wlandscape merupakan tools 
untuk mengoleksi dan 
memvisualisasi akses data 
dari jaringan wireless publik. 
Data yang terkoleksi itu akan 
ditunjukkan dengan peme- 
taan yang baik. wlandscape 
merupakan aplikasi free di 
bawah lisensi GNU General 
Public License (GPL). 

Rilis wlandscape 1.0 hadir 
dengan beberapa perbaikan 
bug penting dan banyak 
penambahan fitur baru di 
dalamnya. Salah satunya, 
MapBlast dan terintegrasi 
dengan tools untuk brows- 
ing secara offline. 


PostgreSOL 7.3.4 


Aplikasi database yang patut 
diperhitungkan di Linux 
adalah PostgreSOL. 
Meskipun umurnya lebih 
muda dibandingkan MySOL, 
kinerja PostgreSOL tidak 
kalah dengan MySQL. 

Versi terbaru PostgreSOL 
adalah 7.3.4. Meskipun 
tergolong versi baru, 
PostgreSOL 7.3.4 merupakan 
aplikasi kritis buat pengguna 
PostgreSOL 7.3.3. Tetapi, 
PostgreSOL 7.3.4 sangat 
direkomendasi buat semua 
pengguna PostgreSOL. 
Xbox Media Player 
v2.4 

Aplikasi yang menempati 
urutan keempat untuk 
aplikasi yang aktif dalam 
proses pengembangan di 
SourceForge.net merupakan 
aplikasi yang bisa dijalankan 
di konsol game milik 
Microsoft, Xbox. 

Dengan aplikasi ini 
memungkinkan Anda 
memainkan DivX, XviD, MPEG, 
MP3, JPG, JPG + dan format 
video, audio, gambar lainnya. 
Singkatnya, aplikasi ini akan 
membuat Xbox menjadi 
sebuah jukebox. Aplikasi ini 
dikembangkan 
menggunakan bahasa C++. 





Istimewa 


General, Santoso Wibowo, dan Operational 
Director Inixindo, Partono Rudiarto.OHe 


Istimewa 


Marketing Manager Lexmark International, Vu 


Indonesia, Ignatius Winarto.OHe 


Heriyadi 


Hadir sebagai pembicara Direktur Utama 
BiZNET, Adi Kusma dan Vice President 
South East Asia BtNAccess, Astin Gan.AHe 


www.infolinux.web.id InoLINUX SEPTEMBER 2003 13 








Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Budi Rahardjo 











yang memiliki hobby mengutak-atik hardware, seperti 

penggemar radio amatir atau rangkaian elektronika. 
Altair, komputer personal yang pertama, pun dijual dalam 
bentuk kit yang harus dirangkai sendiri. Saya sendiri memiliki 
latar belakang pendidikan bidang elektronika, jadi sedikit suka 
ngoprek hardware meskipun sekarang sudah jarang saya 
lakukan. Berikut ini sedikit cerita tentang ngoprek hardware. 

Komputer yang kali pertama saya miliki adalah komputer 
Apple. Komputer ini memiliki hardware yang agak terbuka 
sehingga bisa diutak-atik. Salah satu eksperimen yang saya 
lakukan adalah membongkar joystiknya. Ternyata di 
dalamnya hanya ada dua resitor variabel yang nilai 
resitansinya bergantung kepada posisi dari gagang joystik. 
Dua resistor tersebut memberikan informasi sumbu X dan Y. 
Iseng-iseng salah satu resistor 
tersebut saya paralel dengan 
sebuah LDR (Light Dependent 
Resistor), yaitu resistor yang nilai 
resistansinya bergantung kepada 
sinar yang dia tangkap. Kalau kena 
cahaya, nilai resistansinya menjadi 
berkurang sehingga hasil paralel kedua resistor tersebut 
membuat nilai gabungannya menjadi berkurang. Kemudian 
saya membuat sebuah program sederhana yang membaca 
nilai koordinat joystik secara berkala—waktu itu dengan 
menggunakan bahasa BASIC. Saya catat nilai-nilai yang 
muncul jika LDR terkena cahaya dan jika tidak. Saya ubah 
program ini untuk mencatat waktu ketika LDR terkena 
cahaya. Komputer saya simpan di kamar saya yang saya 
gelapkan. Jika ada orang masuk ke kamar, komputer akan 
mencatat kapan waktunya dan meyimpan data dalam disket. 
Jelas program ini tidak secanggih program yang digunakan 
oleh James Bond atau detektif lainnya, tapi bagi seorang 
mahasiswa yang baru belajar komputer rasanya hebat 
banget. 

Mainan hardware dengan komputer yang menggunakan 
sistem operasi Linux belum banyak saya lakukan. Salah satu 
yang sempat saya lakukan adalah menghubungkan delapan 
LED (Light Emitting Diode) dengan port paralel. Kemudian 


D enam komputer pada awalnya adalah orang-orang 


14  InroLINUX SEPTEMBER 2003 


Utak-atik Hardware 
Komputer 


Apple memiliki hardware 
yang agak terbuka 
sehingga bisa diutak-atik. 





tinggal dibuatkan program yang mengeluarkan data ke port 
paralel seperti kita mau nge-print. Hasilnya adalah lampu LED 
yang menyala sesuai dengan data 8-bit yang kita kirimkan. 
Bisa kita nyalakan satu LED tertentu. Kita bisa membuat lampu 
LED berjalan bergantian seolah-olah berjalan dari kiri ke kanan 
dan kembali ke kiri lagi (sering disebut mode cyclone atau 
Knight Rider seperti lampu yang ada di belakang mobil pada 
film seri Knight Rider). Gambar dan catatan singkat utak-atik 
LED ini ada di http://budi.insan.co.id/LED. 

Selain utak-atik di atas, ada beberapa eksperimen hard- 
ware lain yang sempat saya lakukan, seperti membuat 
interface paralel untuk komputer Apple dan Analog to Digital 
Converter (ADC) untuk komputer IBM PC. Yang ADC, saya 
buat dengan menggunakan wirewrap pada sebuah board 
dengan melilitkan kabel ke kaki IC atau komponen lainnya. 
Waktu itu belum ada yang namanya 
SoundBlaster. Padahal penelitian saya 
membutuhkan suara manusia untuk 
dianalisis. Untuk memasukkan suara ke 
komputer terpaksa membuat perangkat 
sendiri dan software sendiri (dalam 
bahasa assembler). Kualitasnya 
memang kalah dengan buatan SoundBlaster karena 
menggunakan wirewrap, tapi yang penting dia buatan 
sendiri. Ada kebanggan tersendiri. 

Saat ini komputer sudah dilengkapi dengan perangkat yang 
canggih, tinggal diprogram saja. Ini membuat saya menjadi 
malas untuk ngoprek hardware lagi. Memang kadang-kadang 
keterpaksaan membuat seseorang harus belajar sesuatu. 
Necessity is the mother of invention. Di sisi lain, banyak 
orang yang hobi membuat software tapi takut dengan 
hardware bisa ikut berkreasi. Mungkin ini salah satu alasan 
mengapa mahasiswa saya lebih suka ngoprek software 
daripada hardware. Karena malasnya itu. 

Ngoprek hardware ini harus berhati-hati agar jangan sampai 
komputer kita menjadi rusak. Tapi yang namanya eksperimen, 
selalu saja ada masalah. Ngoprek hardware memang bukan 
untuk setiap orang. Selamat ngoprek! Ceritakan kepada saya 
pengalaman lucu-lucu yang pernah Anda alami ketika ngoprek 
hardware.& 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Setelah Diberlakukan- 





nya UU HaKI 


anggal 29 Juli 2003 yang lalu, setahun sudah 

sosialisasi yang dicanangkan pemerintah untuk segera 

menjalankan Undang-undang Hak atas Kekayaan 
Intelektual. Pada hari tersebut, semua pelaku 'pembajakan' 
dengan serta merta menutup usahanya, yang juga disebabkan 
sudah dikirimkannya surat peringatan ke pengelola mall dan plaza 
di sekitar Jabotabek oleh departemen terkait. 

Sementara itu, surat peringatan juga dikirim ke perusahaan- 
perusahaan kecil dan besar yang menggunakan komputer di 
perusahaannya, sehingga mereka sangat sibuk mengambil 
keputusan untuk terus menggunakan produk Microsoft atau 
beralih ke Linux. Warnet-warnet yang bertebaran di mall dan 
ruko juga merasakan dampak yang paling memusingkan, karena 
letak warnet biasanya sangat strategis dan mudah dijangkau. 

Sebetulnya, yang paling 
menakutkan adalah kelakuan 
'oknum' yang tidak bertanggung 
jawab atas diberlakukannya 
undang-undang ini, karena mereka 
dengan leluasa bisa 'memanfaatkan' 
aparat kepolisian untuk menekan 
perusahaan yang memang sudah melakukan kesalahan. 

Perusahaan-perusahaan spesialisasi Linux mendadak 
mendapat banyak order, demikian juga pusat pelatihan Linux 
banyak didatangi oleh calon pemakai, semuanya dilakukan dalam 
rangka mengantisipasi keadaan yang paling buruk yaitu 
menggunakan Linux karena mereka tidak memiliki anggaran untuk 
membeli software Microsoft. 

Berbagai pernyataan sekitar HaKI ini membuat semua 
pelaku pembajakan software menjadi semakin takut, apalagi 
banyaknya provokator yang memanaskan suasana sehingga 
semakin mencekam. Selain bidang komputer, pelaku bisnis 
lain yang juga morat-marit lantaran Undang-undang HaKl ini 
adalah penjual VCD dan DVD yang sangat banyak dijumpai di 
mall dan plaza. 

Pengamatan penulis di beberapa kota besar, pedagang VCD 
atau DVD relatif lebih nekad dibanding dengan toko komputer, 
karena penertiban undang-undang HaKI di bidang komputer 
didukung oleh satu lembaga internasional yang disebut sebagai 
BSA (Business Software Alliance-www.bsa.org) yang 


www.infolinux.web.id 


Perusahaan-perusahaan 
spesialisasi Linux mendadak 
mendapat banyak order ... 


Michael S. Sunggiardi 


Ki PARN 


3 mE 
AAU 


. 


apk 9 
.. 
4 n 


- 
ah 
Sa 


r 
fiir, 





JA 
"P 2. 





diprakarsai oleh perusahaan-perusahaan software besar seperti 
Adobe (Photoshop, Acrobat, Premier), Autodesk (AutoCAD), 
Borland (C + +, Kylix, Corba), Macromedia (Flash, 
Dreamweaver, ColdFusion), Microsoft (Windows, Office, Server), 
Network Associates (McAFEE, Mail Security), Symantec (Norton 
Anti Virus, PC Anywhere, WinFax Pro, Ghost) dan beberapa 
perusahaan besar lainnya. BSA berfungsi sebagai badan yang 
mengawasi penyalahgunaan HaKI atas software. 

Indonesia pada tahun 2002 yang lalu menduduki peringkat 
ke empat di bawah Vietnam, Cina dan CIS (Rusia, Ukraina dan 
negara-negara terdekatnya), setelah turun banyak dari 97% pada 
tahun 1994 menjadi hanya 89% di tahun 2002 yang lalu. 

Membuat satu program bukan merupakan hal mudah, selain 
itu dibutuhkan juga waktu yang cukup lama, bisa tiga bulan, bisa 
enam bulan, atau bahkan bisa tahunan. 
Dan selama itu semua programer 
membutuhkan biaya hidup tanpa punya 
penghasilan, karena produk yang 
dibuatnya belum bisa dijual ke pasaran. 
Kondisi inilah yang membuat satu 
program komputer dijual dengan harga 
tinggi, bahkan program untuk satu produksi pabrik harganya bisa 
ratusan ribu dolar. 

Persoalannya, orang Indonesia belum terbiasa menghargai 
pekerjaan orang lain, sehingga belum bisa menerima untuk 
membayar software yang harganya ratusan dolar. Di samping 
itu, puluhan tahun sejak komputer PC masuk ke Indonesia, 
pemakai komputer belum pernah membeli program komputer 
dengan harga yang semestinya. Untuk itulah, dengan 
diberlakukannya UU HaKI di tahun 2003, semua lapisan pemakai 
komputer menjadi panik. Dan beruntung saja kita semua sudah 
punya solusi lain sebagai alternatif penggunaan Microsoft 
Windows, sehingga paling tidak punya bahan pertimbangan. 

Yang menyulitkan sebetulnya perusahaan menengah ke 
bawah, yang omzetnya masih relatif kecil sehingga kemampuan 
untuk membeli program komputer bernilai ribuan dolar tidak bisa 
diwujudkan. Contohnya usaha warnet yang tergolong kecil 
menengah dengan libatan kesulitan untuk membiayai akses 
Internet yang relatif masih sangat mahal jika dibandingkan 
dengan negara lain. 


InroLINUX SEPTEMBER 2003 15 












Iu 
TI 
@ 








Keuntungan Integrasi 


Berbasis Sistem Terbuka 


Suryo Suwignyo, [Country Manager, System Group, IBM Indonesia| 


eknologi dan Internet membuat 

perusahaan-perusahaan harus 

beroperasi dan bekerja jauh lebih 
cepat lagi. Pelanggan semakin menuntut 
layanan yang cepat, efisien dan tersedia 
24x7. Agar dapat mencapai tingkat 
efisiensi seperti ini, perusahaan- 
perusahaan harus mampu memperbesar 
ataupun memperkecil (scale up or down) 
dengan cepat sesuai dengan 
perkembangan pasar, memiliki fokus 
yang kuat pada pelanggan, dan lebih 
cepat serta lebih fleksibel dalam 
menangkap peluang-peluang. Singkat 
kata, perusahaan-perusahaan kini harus 
menjadi bisnis-bisnis yang on demand. 

Bisnis-bisnis yang ingin memper- 

siapkan diri memasuki fase ini harus 
memiliki sejumlah ciri penting. Mereka 
harus responsif terhadap kebutuhan- 
kebutuhan para pelanggan dan pemasok 
mereka. Mereka harus luwes, yang 
berarti bahwa mereka harus mampu 
menyesuaikan struktur biaya dan proses- 
proses bisnis mereka guna menekan 
risiko. Mereka harus selalu memfokuskan 
diri pada kompetensi inti dan mereka juga 
harus memiliki ketahanan di samping 
kemampuan untuk menawarkan jasa 
24x7 dengan downtime yang minimal. 


Sebuah langkah yang integral 
Langkah terpenting dalam mencapai 
tingkat kesiapan on demand adalah 
pengintegrasian. Data sebuah perusahaan 
mungkin tersebar di sejumlah sistem 
lama (legacy systems), dalam aplikasi- 
aplikasi bisnis yang dibuat sendiri dan 
dalam berbagai database di divisi-divisi 
dalam organisasi tersebut. Data penting 
juga tersimpan di sistem-sistem milik 
pelanggan, pemasok, dan mitra usaha. 
Kemampuan untuk mengintegrasikan dan 
memanfaatkan semua data ini akan 
menjadi modal utama bagi sebuah bisnis 
on demand, di mana informasi yang 
kadaluarsa atau tidak dapat diakses bisa 
membawa akibat fatal. 

Untunglah bahwa perusahaan- 
perusahaan yang mengintegrasikan 


infrastruktur mereka di atas sebuah 
platform yang bersifat terbuka kini dapat 
memilih di antara sejumlah standar 
industri untuk meperlancar tugas 
mereka. Teknologi-teknologi seperti 
Java, XML, Web Services, protokol- 
protokol grid yang sudah mulai 
merambah industri serta Linux telah 
semakin mendapat tempat terutama di 
kalangan organisasi-organisasi yang 
mulai menyadari pentingnya 
mempertahankan lingkungan yang 
terbuka. 

Keuntungan platform yang bersifat 
terbuka adalah bahwa pengerahan 
(deployment) standar industri maupun 
standar universal memungkinkan 
aplikasi-aplikasi yang berbeda 'berbicara' 
satu dengan yang lain. Infrastruktur TI 
dan proses-proses bisnis akan dapat 
dibuat modular, tetapi ketika semua 
pihak yang ada—baik di dalam maupun di 
luar organisasi— bergabung, sistem- 
sistem dan aplikasi-aplikasi mereka akan 
langsung dapat 'berbicara' satu dengan 
yang lain. Hal ini memungkinkan 
perusahaan-perusahaan memasuki pasar 
lebih cepat dari para pesaing mereka. 


Biarkan data berbicara 
Standar-standar seperti XML atau 
eXtensible Markup Language, 
memungkinkan perusahaan-perusahaan 
melengkapi dokumen-dokumen mereka 
dengan tanda-tanda khusus (tags) 
sedemikian rupa sehingga memudahkan 
pertukaran data dan memungkinkan 
otomatisasi yang luas. Hal ini dapat 
dilakukan karena semua pihak, walaupun 
aplikasi yang mereka pakai berlainan, 
telah menyepakati bagaimana rangkaian 
data tertentu harus didefinisikan. Di atas 
XML dapat pula dijalankan Web services, 
teknologi penting yang membantu 
pengintegrasian data. Web services 
memungkinkan aplikasi-aplikasi berbeda 
yang berasal dari sumber-sumber 
berbeda untuk saling bertukar informasi 
dengan menggunakan XML. Web 
services dapat berjalan di atas sistem 







pengoperasian manapun tanpa 
membutuhkan pengodean (coding) 
khusus. Karena komunikasi berlangsung 
dalam XML, Web services dapat berjalan 
di semua sistem pengoperasian, 
sekaligus menjadikannya pilihan ideal 
untuk mengintegrasikan lingkungan yang 
heterogen. 

Sementara XML dan Web services 
membantu mengintegrasikan data, 
perusahaan-perusahaan juga dapat mulai 
memanfaatkan Linux, sebuah standar 
platform yang bersifat terbuka, dalam 
rangka mengintegrasikan hardware- 
hardware mereka. 


Linux - terbuka 

Linux, sistem pengoperasian UNIX yang 
terbuka, telah menjadi semakin populer 
karena keandalan, biaya yang rendah, 
dan fleksibilitasnya. Linux adalah satu- 
satunya sistem pengoperasian yang 
berjalan hampir di semua jenis arsitektur 
hardware. Linux dapat digunakan di 
desktop, di server, di sarana 
penyimpanan data dan kini bahkan di 
perkomputeran grid, dan dengan 
demikian dapat menciptakan lingkungan 
perkomputeran yang terdistribusi secara 
virtual. Banyak vendor aplikasi kini telah 
memindahkan produk-produk middleware 
mereka ke Linux, dan banyak aplikasi e- 
business kini telah tersedia untuk 
platform Linux. 

Melakukan standardisasi dengan Linux 
memungkinkan perusahaan-perusahaan 
dari berbagai ukuran memiliki sistem 
yang stabil, andal, dan berbiaya rendah 
yang didukung oleh vendor hardware dan 
aplikasi yang terkemuka. 


Pilihlah kecepatan dan produk 
terbaik 
Dalam mengejar e-business on demand, 
perusahaan-perusahaan menyadari 
bahwa mereka harus lebih cepat, lebih 
responsif, dan lebih efisien. Kunci 
transformasi hari esok adalah 
pengintegrasian di atas platform-platform 
terbuka, sehingga data yang bernilai 
sangat tinggi tidak lagi terkurung dalam 
data sil dan sebaliknya ditransformasikan 
menjadi senjata yang ampuh dan dinamis 
yang dapat digunakan untuk 
memanfaatkan peluang-peluang baru. 
Dengan adanya berbagai keuntungan 
ini, jelaslah di masa depan kita harus 
memilih sistem-sistem dengan platform 
terbuka. 


Solusi Kami Buat Anda 





Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Semua surat/e-mail yang masuk menjadi milik /nfoLINUX dan redaksi berhak menyuntingnya 
tanpa mengubah maksud serta tujuan. Kami tidak dapat membalas surat/e-mail Anda secara 
individu. Kirimkan surat/e-mail Anda ke: Kinik@infolinux. co.id. 


Kebetulan saya memiliki cukup 
banyak gambar dalam format jpg. 
Selama di Windows, saya 
menampilkannya dengan program 
ACDSee. Saya ingin tahu apakah ada 
padanannya di Linux. Terimakasih 
Heru, Jakarta 


T Padanan ACDSee 


Untuk padanan ACDSee dalam 

menampilkan gambar, Anda dapat 

menggunakan Gtksee. Gtksee 
memiliki interface yang hampir sama 
persis dengan ACDSee. Selain itu, Anda 
dapat pula mencoba ggview. Yang satu 
ini juga dapat diandalkan untuk tampil 
menampilkan gambar. Alternatif lainnya 
adalah gwenview. 





2 Gtksee 


Saya sungguh heran dengan 

Linux. Bagaimana tidak? Semua 
pci device saya tidak dikenali oleh 
Linux. Program Ispci juga tidak 
memberikan informasi apapun juga. 
Bagaimana ya? Saya menggunakan 
Debian yang /nfoLINUX sertakan dan 
menginstal dengan kernel bf24. 

Sanjaya, Palembang 


T PCI tidak terdeteksi! 


Anda perlu melakukan sedikit 
modifikasi pada parameter boot 
kernel Anda. Tambahkan param- 
eter pci—bios,biosirg pada saat booting. 
Anda juga dapat menambahkannya di 
lilo.conf dengan menambahkan baris 
berikut ini di bagian kernel Anda: 
append = "pci = bios,biosirg” 


I8  InroLINUX SEPTEMBER 2003 


Dijamin, setelah itu, Anda tidak akan 
mengalami masalah dengan pengenalan 
PCI lagi. 


API dan ABI 
Belakangan ini saya ikutan milis 


para pengembang GNOME. 
Hampir tiap hari saja jumpai istilah ABI 
dan API. Sebenarnya, singkatan dari 
apakah kedua istilah tersebut? 
Sumiat Diharja, Bandung 


API adalah singkatan dari Applica- 

tion Programming Interface, 

sementara ABI adalah Application 
Binary Interface. 


kapital 
Saya memiliki banyak file teks. 
Adakah cara yang mudah untuk 
mengubah isi dari suatu file teks di 
mana semula adalah huruf kecil 
menjadi huruf kapital? 
Joni Solihin, Tangerang 


T Huruf kecil ke huruf 


Ada. Dan cukup mudah. Berikan 
saja perintah berikut ini: 
cat a | tr '[:lower:]" 'I-upper:1' > b 


File a adalah file asal, dan file b 
merupakan file hasil konversi. Apabila 
Anda ingin mengubah semua file Anda 
sekaligus, Anda bisa menggunakan 
perintah berikut ini: 
for i in * 
do 
cat “$i” 
done 





tr 'I:lower:)' "I-upper:)' > “$i” 


Dengan perintah tersebut, semua 
huruf kecil di dalam file yang ada di 
direktori aktif akan dikonversikan ke huruf 
kapital. 


Terkadang beberapa situs yang 
saya kunjungi sudah keterlaluan 
dengan permainan cookies-nya. 


T Memblok cookies 


www.infolinux.web.id 


Bagaimanakah caranya memblok 
cookies untuk situs tertentu? Saya 
menggunakan Mozilla 1.3. 

Meiya, Semarang 


Untuk memblok cookie dari situs 

tertentu, cara yang paling mudah 

adalah dengan memilih menu 
Tools | Cookie Manager (Block Cookies 
from this Site. 





v 

Z Ele Edit yiew Go Bookmarks Toois Window Heip 

T sas + Fowsg - Reload Stop Searchihe web CiieShiteF 
Eom , 








DELOWOsE a sau dua É kinik - OpenOffi... Exte 


2 Blok cookies dari Mozilla 


sendiri 

InfoLINUX pernah membahas 
tentang pemrograman C beberapa 
saat yang lalu. Saat ini, saya sedang 
mendalami pemrosesan string dan 
teks di C. Ada hal dasar yang ingin 
saya tanyakan. Selama ini, saya 
selalu menggunakan fungsi strlen() 
yang didefinisikan di header string.h 
untuk mengukur panjang string. 
Bagaimanakah caranya agar saya 
dapat membuat fungsi dengan 
kemampuan serupa? Bisakah tolong 
diberikan contoh? 


T Membuat strlen() 


Jelantik, Bali 


Dalam mengukur panjang sebuah 

string, prinsip utamanya adalah 

menghitung sampai ketemu 
karakter null. Apa yang kita hitung 
tersebut akan menjadi panjang sebuah 
string. Berikut ini adalah contohnya: 
#include <stdio.h> 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





int my strlen(char “s) 


í 
int len =0; 
for (*s; *s!=0; s+ +, len+ +); 
return len; 

} 

int main() 

{ 
char *a; 
scanf(“%s”",a); 
printf(“%d”", my_strlen(a)); 
return 0: 

} 

Penjelasan: 


Baris for (“s: *s!=0; s+ +, len+ +); 
akan melakukan perulangan selama tidak 
diketemukan karakter null pada string. *s 
menunjukkan isi dari alamat, sementara s 
sendiri akan menunjuk kepada alamat. 


Mengambil screen shot 
Bagaimanakah cara mengambil 


screen shot di Linux ? Selama di 










Windows, saya hanya perlu menekan 
kombinasi tombol A/t + PrintScreen 
untuk screen shot window tertentu 
dan tombol PrintScreen untuk 
mengambil keseluruhan layar. 

Yohanes, Jakarta 


P With Decorations 


4 4lolela ema 
olelsisiAl 


after [6 $ Seconds Delay 


zaz Cancel | 









dbh o Æ D WS 9 e u E sau dua | #kinikrt - OpenOffi.. xterm 
2 GIMP dan screen shot 


Apabila memiliki GIMP, Anda 
dapat dengan mudah 
menggunakan program tersebut 
untuk menghasilkan screen shot. Cukup 
buka GIMP, kemudian, pilihlah menu 
File | Acquire |Screen shot. Sebuah 








Solusi Kami Buat Anda 


window akan disajikan untuk Anda. 

Anda bisa memilih untuk mengambil 
screen shot window tertentu ataupun 
keseluruhan layar. 


Game pesawat 
T Saya sedang berusaha 

memperkenalkan Linux ke 
saudara saya yang sangat menyenangi 
game pesawat. Selama ini, saya selalu 
mendapatkan game di Linux sangatlah 
mengecewakan. Kalaupun ada game 
pesawat, maka game tersebut pun 
terkesan asal-asalan dan tidak memiliki 
grafis yang bagus. Padahal komputer 
yang saya miliki cukup untuk men- 
jalankan game sekelas Counter Strike. 

Joni, Surabaya 


Untuk game pesawat yang 
J memiliki grafis bagus, Anda 

dapat mencoba chromium yang 
dapat di-download di http:// 
www.reptilelabour.com/software/ 


chromium/.ĝ 








O = 
L Yo LINUX Solution 


Aplikasi SMS untuk BISNIS Anda 


Bank, Hotel, Multilevel-marketing, 
Distributor, Games, Travel, Airlines, 
Bengkel, Pabrik, Club, Property Agent, 


CRM, dil. 


Gkinuxindo 
Wisma Bisnis Indonesia Lt.4, F-415 


Tel: +62 21 5362390, 6684079, Fax: +62 21 5362295 





Jl. Letjen S.Parman Kav 12 
Jakarta 11480w 





www.linuxindo.com 








Solusi IBM Buat Anda 


Rubrik ini hasil kerja sama IBM Indonesia dan Majalah InfoLINUX 





IBM Indonesia sangat peduli terhadap perkemba- 
ngan Linux di Indonesia. Secara global, IBM 
B Corporation juga telah melakukan banyak hal 


untuk mendorong tumbuh kembang Linux di seluruh dunia dan 
mempermudah pelanggan untuk mengadopsi Linux. Sebagai salah satu 
langkah yang diprakarsai oleh IBM Indonesia, maka sejak bulan Februari 
2003 kami bekerja sama dengan Majalah InfoLINUX berpartisipasi dalam 
menjawab pertanyaan dari pembaca pada kolom “Klinik Linux” dengan 
tujuan memberikan informasi ringkas, padat, dan berguna bagi 
pengguna Linux. Sebagai latar belakang mengapa IBM serius dengan 
Linux, di bawah ini ulasannya. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa 
ditujukan ke direct@id.ibm.com. Informasi lain yang berkaitan dengan 


Linux di IBM dapat Anda lihat di: 
http//www.ibm.com/linux 


http://www.ibm.com/developerworks/linux 


pSeries 

Tolong ceritakan secara singkat 
perbedaan antara Linux pada sistem 
iSeries dan Linux pada pSeries? 


T Sistem iSeries dan 


Perbedaan utama antara keduanya 

terletak pada bagaimana cara 

lingkungan pengeksekusi (execut- 
ing environments) didefinisikan, 
diletakkan, dan diatur. iSeries 
menggunakan partisi OS/400 untuk 
aktivitas-aktivitas ini, sementara pSeries 
menggunakan sistem external untuk 
fungsi-fungsi ini dalam partisi logik 
sistem pSeries (LPAR). 

Penempatan resource terpengaruh 
oleh perbedaan ini. Yaitu, iSeries dapat 
memberikan lebih banyak ketersediaan 
memori dan processor, penempatan- 
ulang resource yang dinamis, dan 
fleksibilitas penempatan disk (virtual 
disk), hal-hal ini saat ini tidak 
diperbolehkan pada pSeries. Linux dapat 
dijalankan pada stand-alone pSeries kecil, 
tanpa LPAR atau sistem pengaturan 
dibutuhkan. Linux yang dijalankan di 
LPAR HANYA TERDAPAT pada 
platform iSeries. 


Saya selalu khawatir dengan 
serangan ataupun berbagai 
tindakan kejahatan komputer dewasa 
ini. Saya pernah mendengar tentang 
Network Intrusion Detection System. 


T Memonitor server 


20 InroLINUX SEPTEMBER 2003 


Pertanyaan saya, NIDS manakah yang 
cukup baik untuk digunakan? 


Untuk NIDS, Anda bisa 

mempergunakan Snort. Snort 

merupakan program yang 
menggunakan pustaka libpcap. Dengan 
Snort, Anda dapat melakukan /ogging 
dan pendeteksian percobaan kejahatan 
komputer. Snort mampu mendeteksi 
buffer overflow, stealth port scanning, 
serangan CGI, pendeteksian melalui 
protokol SMB, dan masih banyak lagi. 


Saya memiliki sebuah ThinkPad. 

Adakah program yang spesial 
dibuat untuk mempermudah 
konfigurasi untuk Thinkpad? 


T Konfigurasi ThinkPad 


Anda dapat mempergunakan paket 

tpctl yang mengandung beberapa 

program. Kebanyakan program di 
dalam paket ini membutuhkan paket 
thinkpad-modules. 


Turbolinux 
T Bagaimana cara mendapatkan 
distribusi Turbolinux untuk 
iSeries terbaru? 


Produk informasi untuk Turbolinux 

7 untuk iSeries dapat ditemukan 

pada http://www. turbolinux.com/ 
products/iseries/index.html. Halaman 
pada htto://www.turbolinux.com/buy/ 


www.infolinux.web.id 


where.htm/ menyediakan informasi 
bagaimana cara mendapatkan Turbolinux 
7 untuk iSeries. 


Bagaimanakah caranya agar saya 
dapat melakukan 'telnet' ke mainframe 
IBM? 


T Telnet ke mainframe 


Anda dapat mempergunakan 

program c3270. C3270 akan 

membuka sesi telnet ke mainframe 
IBM dalam sebuah xterm atau virtual 
console. Program ini juga dapat 
melakukan koneksi ke AS/400 
menggunakan emulasi. 


Fix - fix iSeries 
Fix-fix iSeries apa saja yang 


dibutuhkan untuk menjalankan 
Linux pada iSeries? 


Fix-fix untuk mendukung sistem 
iSeries dikenal dengan sebutan 
“PTFs”. Ada dua kelompok PTFs 
yang harus kita perhatikan: 
1. PTFs-PTFs yang mempengaruhi 
kemampuan partisi /ogic (LPAR). 
2. PTFs-PTFs yang ternyata 
mempengaruhi support dan integrasi 
Linux. 


Daftar /ist PTFs untuk iSeries 
pendukung LPAR dapat ditemukan di 
PTFs pendukung LPAR. Yakinkan untuk 
melihat /ink yang menampilkan daftar list 
PTFs yang tidak terdapat pada paket- 
paket kumulatif PTF. (Catatan: Linux 
pada iSeries hanya didukung oleh OS/ 
400 versi 5.1 dan lebih tinggi). 

Daftar list PTFs untuk iSeries 
pendukung Linux dapat ditemukan di 
PTFs pendukung Linux. 


Daftar port 
Bagaimanakah caranya untuk 


mengetahui port-port apa saja 
yang umum dalam TCP dan UDP ? 


Untuk port-port TCP dan UDP 

yang paling sering digunakan, 

Anda bisa membuka file /etc/ 
services. 


PENGANTAR 





INDEKS 


23 Kamera Digital 
Canon Powershot S50 


23 Printer 
Epson Stylus Photo 
915 


24 Motherboard 
Gigabyte GA-7NNXPV 


24 CD-RW 
lomega CD-RW 
52x24x52 


25 UPS 
RemingtonS UPS 
Vanguard 1000 VA 


25 VGA 
Sapphire Radeon 9200 
Atlantis 


26 Linux Ready 
lomega Portable Hard 
Drive 
Lexmark E323 
Sony DRU-510A 


27 CdBakeOven 2.0.0 
CD Burner 


28 Mozilla 1.4 
Web Browser 


29 MrProject 0.9.1 


Project Management 
30 Game 
Geki2 
31 Game 
Spacearyarya 








Harddisk saku bisa jadi 
akan menggeser 
harddisk tetap. 


22 InroLINUX SEPTEMBER 2003 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Harddisk Saku, Kecil Bentuknya 
Besar Kegunaannya 


Sampai saat ini bisa dibilang, baru harddisk yang memiliki fungsi sebagai 
tempat penyimpan sistem maupun data Anda. Lalu, bagaimana dengan 
harddisk portabel, apakah memiliki banyak kelebihan dibandingkan harddisk 


tetap? 


ertanyaan itu mungkin dengan mudah 


Anda jawab begitu pertanyaan dilontarkan. 
Jelas, harddisk portabel memiliki kelebihan. 


Dari namanya saja sudah dapat dibayangkan 
bahwa dengan harddisk portabel itu Anda bisa 
dengan mudah menggunakannya dari satu 
komputer ke komputer lainnya. Hebatnya, fungsi 
menyimpan sistem dan data masih bisa Anda 
lakukan sebagaimana harddisk tetap. 

Interface yang digunakan harddisk portabel ini 
dikenal sebagai interface yang mudahrdigunakan 


(USB). Anda cukup menancapkan kabel USB dari 


harddisk ke komputer, setelah itu: Anda bisa 
langsung menggunakan harddisk ini. Fungsi itu 


persis sama dengan peripheral komputer lain yang. | 


ber-interface USB. | 

Pertanyaan selanjutnya, apakah Linux mampu 
mengenali peripheral ini? Khusus. untuk. harddisk 
portabel yang kami ulas kali ini, Mandrake Linux 
9.1 dengan mudah mengenali harddisk itu. Kami 
bahkan melanjutkannya dengan proses instalasi 
Mandrake dan berhasil. Singkatnya, Mandrake 
dapat bersemayam dengan tenang di harddisk ini. 

Tidak hanya Mandrake yang dapat mengenali 
peripheral ini, aplikasi pembakar CD, X-CD-Roast 
pun mengenalinya. Memang terlihat sedikit aneh, 
mengapa sebuah aplikasi pembakar'CD bisa 
mengenali produk itu. X-CD-Roast mengenalinya 
sebagai sebuah disc dengan model ATCS04-0. 
Kapasitas yang ditawarkan lomega Corporation 
untuk harddisk portabelnya mulai 20 GB, 30 GB, 
dan 40 GB. 

InfoLINUX kali ini tidak tanggung mengulas 
dua produk pencetakan dari jenis printer inkjet 
warna dan printer laser hitam putih. Khusus untuk 
printer warna, printer itu telah memiliki predikat 
Linux Ready dari InfoLINUX dan kali ini kami 
jelaskan fitur apa saja yang bisa Anda gunakan di 
printer itu. Anda pun bisa mengolaborasikan 
printer itu dengan kamera digital keluaran Canon, 
Inc. yang kami ulas edisi ini pula. Printer kedua 
adalah printer laser hitam putih yang cocok buat 


www.infolinux.web.id 


perkantoran kelas menengah. Mandrake Linux 9.1 
dan Red Hat 9 pun dengan mudah mengenali 
printer itu. Karenanya kami memberikan predikat 
“Linux Ready” buat produk Lexmark itu. 

Produk langganan yang biasa mampir di lab 
kami pun terulas di edisi ini, meskipun berbeda 
perusahaan pembuatnya. Sebut saja 
motherboard, VGA card, dan drive CD-RW. 
Motherboard yang kami ulas edisi ini adalah 
Gigabyte GA-7/NNXPV yang mendukung 


prosesor AMD, sedangkan produk CD-RW yang 


diulas di-sini satu perusahaan dengan harddisk 
portabel-yang telah berpredikat “Linux Ready”. 
Sementara, untuk VGA card yang kami ulas 


menggunakan teknologi ATi Radeon 9200. 


Untuk ulasan.software kami mengulas 
CdBakeOven 2.0.0, Mozilla 1.4, dan MrProject. 
Mungkin Anda lebih familiar dengan X-CD-Roast 
atau GnomeToaster, padahal ada software 
pembakar CD-yang- tampilannya mirip dengan 
pembakar CD- di. Windows (Nero), yaitu 
CdBakeOven. Fitur apa yang dijanjikan software 
itu dan-bagaimana kinerjanya, untuk lebih 
jelasnya simak ulasannya. 

Kami juga melakukan pengulasan browser 
yang selalu disertakan di distro-distro Linux, 
yaitu-Mozilla. Apa saja yang dijanjikan Mozilla 
1.4? Terakhir, buat Anda yang sudah terbiasa 
menggunakan Microsoft Project, Anda masih 
bisa menggunakan aplikasi itu di wilayah 
GNOME. Tampilan MrProject pun mirip dengan 
Microsoft Project. 

Dua ulasan game kali ini bisa dibilang 
merupakan permainan mengerikan. Di Geki 2, 
Anda diposisikan sebagai seorang pilot pesawat 
tempur yang mengemban misi berbahaya. 
Sedangkan di game Spacearyarya, Anda 
diposisikan sebagai jagoan yang harus 
menumpas musuh-musuh yang memiliki 
keterampilan hebat. Tertarik? Lihat halaman 30 
dan 31.4 
Heriyadi (heriyadi@infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


HARDWARE 





Canon 


Powershot 950 





KAMERA DIGITAL 

Kisaran harga: US$560 

Kontak: Datascrip, Jakarta. (021 ) 654-4515 
Situs web: www.canon.com 


z enggunaan kamera analog sudah 
banyak ditinggalkan orang. Kemu- 
dahan penggunaan salah satu penyebab 
mengapa banyak orang beralih mengguna- 
kan kamera digital. /nfoLINUX kali ini akan 
mengulas kamera digital keluaran Canon, 
Inc. dengan tipe Powershot S50. 

Spesifikasi kamera digital ini bisa 
dibilang di atas rata-rata produk 
sekelasnya. Contohnya, resolusi gambar 
yang dapat dihasilkan Powershot S50 
adalah 2592x1944. Kamera digital ini 
memiliki dimensi 112x58x42 mm 
dengan berat 260 gr. 


Epson 


Stylus Photo 915 





2 Banyak fitur yang bisa Anda 
manfaatkan dari kamera ini 


Fitur yang ditawarkan kamera digital 
ini juga termasuk banyak. Sebut saja AF 
(Auto Focus) assist beam, grafik 
histogram, continuous mode, exposure 
bracketing, focus bracketing, dan 
intervalometer. 

Grafik histogram berfungsi sebagai 
pengatur cahaya, di mana pada saat 
Anda membidik sebuah objek Powershot 
S50 akan memberitahu posisi mana 
yang kekurangan atau kelebihan cahaya. 
Fitur intervalometer memungkinkan 
pengambilan gambar sesuai dengan 








PRINTER 

Kisaran harga: US$282 

Kontak: Epson Indonesia, Jakarta. 
(021) 572 -3161 

Situs web: www.epson.co.id 


| nfoLINUX kali ini membahas dua jenis 
printer, yaitu printer laser dan printer 
inkjet. Untuk printer inkjet, kami 
mendapatkan produk itu dari PT Epson 
Indonesia. Epson Stylus Photo 915 
merupakan printer inkjet berwarna. Dan 
biasanya printer warna banyak 
digunakan untuk melihat hasil jepretan 
kamera digital Anda. Yang perlu 
digarisbawahi, printer warna ini dapat 
berjalan di Linux. Sebab, tidak semua 
printer bisa berjalan di Linux. 

Resolusi maksimal printer dengan 
interface USB ini sampai 5760x720dpi. 
Printer yang banyak didominasi warna 
hitam, abu-abu, dan perak ini memiliki 


2 Slot PCMCIA di printer ini sangat 
memudahkan Anda 


enam tinta warna. Fitur-fitur yang bisa 
Anda temukan di printer ini di antaranya 
panel LCD dan slot PCMCIA. 

Kedua fitur itu bisa Anda gunakan di 
saat Anda tidak ingin melakukan proses 
pencetakan melalui komputer. Artinya, 
dengan menggunakan slot PCMCIA 
Anda dapat langsung melakukan 
pencetakan tanpa harus menggunakan 
komputer. Slot PCMCIA yang tersedia 
bisa Anda masukkan dengan berbagai 
removable media, seperti Compact 
Flash, Smart Media, dan lain-lainnya. 

Contoh mudahnya seperti ini, Anda 
telah melakukan pengambilan foto 


www.infolinux.web.id 









Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


interval waktu dan jumlah yang Anda 
inginkan. 


Pengujian 
Kami menggunakan Red Hat Linux 9 
untuk melihat kinerja yang diberikan 
Powershot S50. Setelah melakukan 
pengambilan foto, Anda bisa langsung 
menjalankan di topi merah. Begitu si 
topi merah masuk ke wilayah X 
Window, tancapkan kabel USB yang 
telah disediakan pada paket 
penjualannya. 

Aplikasi tambahan yang kami gunakan 
untuk melihat hasil jepretan yang telah 
kami lakukan, gphoto2. Kami menjalankan 


gphoto2 dalam m 


mode teks 


(konsole). Dan kami Instalasi 4/5 
bisa dengan mudah Fitur 2/5 
melakukan docking Harga 3/5 
seperti pada mode Performa 4/5 
grafisnya.ĝ 

Heriyadi :LINUX Rating 


(heriyadi@infolinux.co.id) SAAE 45 


menggunakan kamera digital. Hasil foto 
sebuah kamera digital biasanya disimpan 
dalam sebuah removable media. 
Keluarkan removable media itu, lalu 
tancapkan ke slot PCMCIA yang tersedia 
di Stylus Photo 915. Lakukan setting 
printer dengan melihat tampilan dari 
panel LCD. Apabila semua sudah siap, 
lakukan pencetakan, mudah bukan? 


Pengujian 

Mandrake Linux 9.1 merupakan 
distribusi Linux yang kami pilih untuk 
menjalankan printer ini. Dan Mandrake 
mampu mengenali printer yang 
tertancap dalam komputer itu dengan 
baik. Caranya, jalankan Mandrake 
Control Center System Configuration 
Tools, lalu tambahkan Stylus Photo 


915 ke dalam - 
sistem Mandrake. 
Alhasil, kami pun Instalasi 4/5 
dapat melakukan Fitur 4/5 
pencetakan Harga 3/5 
menggunakan Performa 4/5 
printer ini.A 

Heriyadi :LINUX Rating 


(henyadi@infolinux.co.id) MAAA 415 


InoLINUX SEPTEMBER 2003 23 


HARDWARE 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 





Gigabyte 
GA-/NNXPV 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 








MOTHERBOARD 

Kisaran harga: US$242 

Kontak: Nusantara Eradata, Jakarta. 
(021) 601-8218 

Situs web: www.giga-byte.com 


MI otherboard kali ini mendukung 
prosesor AMD. Gigabyte GA- 
7NNXPV begitu nama motherboard 
yang sempat mampir beberapa waktu di 
lab /nfoLINUX. GA-7/NNXPV 
mendukung penggunaan prosesor AMD 
Athlon XP. 

Banyak fitur yang akan Anda temukan 
di motherboard ini. Dan fitur-fitur itu 
langsung diberikan masing-masing 
dengan jumlah dua buah, di antaranya 
mendukung dua channel arsitektur 
memory DDR, dua Power System, dua 


Iomega 


CD-RW 52x24x52 





2 Banyak peripheral onboard bisa 
Anda temukan disini 


pendingin, dua kartu jaringan, dua BIOS, 
dan dua RAID. Tidak hanya itu, 
motherboard ini juga dilengkapi dengan 
fitur-fitur onboard, seperti firewire, USB, 
sound cars, 6 channel Dolby Digital 
Audio, dan Dynamic Adaptive Specula- 
tive Pre-processor. 

Dukungan memory maksimal 
motherboard ini mencapai 6,4 GB (untuk 
DDR400). GA-7NNXPV juga 
mendukung penggunaan AGP 8X. 
Teknologi Hyper-Transport juga 
didukungnya. 








CD-RW 

Kisaran harga: US$120 

Kontak: PT Mega Komputindo Lestari, 
Jakarta. (021) 350-1188 

Situs web: www.iomega.com 


Yaa satu media yang bisa Anda 
gunakan untuk menyimpan data di 
sebuah disc, adalah CD-RW. Dan Anda 
tidak perlu khawatir kehabisan drive- 
drive-nya. Sebab, di pasaran banyak 
beredar drive CD-RW dengan bermacam- 
macam perusahaan pembuatnya. Tetapi, 
apakah kinerja yang diberikan drive-drive 
itu baik? 

Salah satu drive CD-RW yang bisa 
menjadi rujukan adalah lomega CD-RW 
52x24x52. Drive ini masuk ke dalam 
kategori drive internal yang 
menggunakan /nterface EIDE/ATAPI. 
Dari interface-nya saja, kita bisa 
menyimpulkan bahwa drive ini pasti 


24 InroLINUX SEPTEMBER 2003 





| 
l Å, 32120132 


2 Interface EIDE/ATAPI dapat 
dipastikan dikenal Linux 


berjalan mulus di Linux. Meskipun 
terkadang, Linux tidak mengenali drive ini 
hanya karena salah setting di Lilo-nya. 

Tidak banyak perbedaan fitur yang 
bisa Anda temukan pada drive ini. 
Artinya, fitur standar sebuah CD-RW 
sudah ada di lomega CD-RW 
52x24x52. Perbedaan hanya ada di 
paket penjualannya saja. lomega 
Corporation hanya menyertakan drive 
CD-RW dan aplikasi pembakar CD 
(Nero) saja. Artinya, paket yang 
disertakan lomega Corporation sangat 
minim. Dan tentu bukan itu yang Anda 
inginkan, bukan? Kinerja yang andal 
pasti yang Anda cari. 


www.infolinux.web.id 







Pengujian 

GA-7NNXPV kami uji menggunakan 
distribusi Linux yang bermarkas di 
Perancis, yaitu Mandrake Linux 9.1. 
Sebagai pelengkap pengujian kami 
sertakan prosesor AMD XP 2,4 GHz, 
memory Corsair 512 MB, dan harddisk 
30 GB. Proses instalasi kami lalui 
dengan mulus. Sound card, kartu 
jaringan, dan VGA card yang kami 
gunakan semuanya milik GA-7NNXPV 
dan Linux dapat mengenalinya. 

Wilayah KDE pun bisa kami jelajahi. 
Dan semua peripheral onboard bisa 
menjalankan fungsinya dengan baik. Nilai 
dmesg untuk motherboard ini, 3984.58 


BogoMIPS. m 


Sedangkan nilai 


numeric sort dan Instalasi 4/5 
string sort dari Fitur 3/5 
nbench, 678,83 Harga 3/5 
dan 88,719 iterasi/ Performa 3/5 
detik. 4 

Heriyadi :LINUX Rating 


(heryadi@infolinux.co.id) SAFA 3/5 


Pengujian 
Untuk melihat kinerja lomega CD- 
RW 52x24x52, kami 
menggunakan X-CD-Roast yang 
berjalan di atas Red Hat Linux 9. 
Baik Red Hat maupun X-CD-Roast 
mengenalinya sebagai drive keluaran 
lomega dengan model 
CDRW64896INT-B. 

Untuk pengujian penulisan, kami 
coba menuliskan data ke CD. Disc CD- 
RW merupakan media yang kami 
gunakan. Seperti pengujian-pengujian 
yang telah kami lakukan sebelumnya, 
untuk penulisan data ke disc CD-RW 
memakan waktu lebih lama 
dibandingkan menggunakan disc CD-R. 
Waktu yang dibutuhkan untuk 
menuliskan sebuah data ke disc CD- 


RW, 10:45 menit — 


dengan kapasitas 


600 MB. Instalasi 5/5 
Sedangkan waktu Fitur 3/5 
untuk menuliskan Harga 3/5 
data ke disc CD-R, Performa 415 
4:04 menit.A 

Heriyadi :LINUX Rating 


(henyadi@infolinux.co.id) MAAA 4/5 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


HARDWARE 





Remington$ 


UPS Vanguard 1000 VA 





UPS 

Kisaran harga: US$545 

Kontak: Elkanusa Sangga Data, Jakarta. 
(021) 390-0008 

Situs web: - 


poo listrik di rumah Anda tidak 
stabil? Atau mungkin aliran listrik 
ditempat Anda lebih sering padam. 
Jangan anggap remeh persoalan itu. 
Sebab, bisa jadi peripheral komputer 
yang Anda miliki akan cepat rusak. Dan 
itu bukan isapan jempol belaka. Sebuah 
survai menyebutkan bahwa terhentinya 
aliran listrik merupakan penyebab 
kerusakan komputer nomor wahid. 
Tetapi, dengan bantuan 
Uninterruptible Power System (UPS) 
kerusakan komputer bisa diminimalisasi. 


pphire 


Radeon 9200 
Atlantis 





VGA 

Kisaran harga: US$110 

Kontak: ATIKOM, Jakarta. (021) 624-5959 
Situs web: www.sapphiretech.com 


z eperangan di dunia grafis masih 
belum selesai. Perseteruan antara 
nVIDIA dengan ATi masih berlanjut. 
Masing-masing terus meningkatkan 
kinerja tiap mesinnya. Walaupun tidak 
terlalu baru mesin keluaran ATi, yaitu 
Radeon 9200 diadopsi oleh salah satu 
perusahaan VGA card, Sapphire, Inc. 
Sapphire 9200 Atlantis begitu ia 
dinamai. Kalau beberapa perusahaan 
pembuat VGA card ada yang membuat 
produknya hanya bisa berjalan di AGP 
8X, VGA card ini justru berbeda. 
Sapphire 9200 Atlantis bisa Anda 
jalankan di tiga jenis port AGP, mulai 





b> 
Lakukan instalasi 
driver, lalu lihat 


in 
Ti 
i] 
| 
i 
kinerjanya "| 


Paling tidak, UPS bisa membantu sistem 
Linux yang sedang Anda jalankan 
dimatikan secara normal. Sebab, matinya 
sistem secara tidak normal juga akan 
merusak sistem yang ada. Salah satu 
UPS yang bisa jalan di Linux adalah 
RemingtonS UPS Vanguard 1000 VA. 

UPS yang memiliki dukungan daya 
maksimal 1000 VA ini dilapisi dengan 
warna putih. Tampak depan tiga buah 
tombol, tombol power, tombol enter, 
dan tombol fungsi. Vanguard 1000 VA 
dilengkapi juga dengan lima buah LED 
dan LCD indikator. 





2 Gunakan driver vesa untuk VGA 
card ini 


AGP 2X, AGP 4X, dan AGP 8X. 
Dukungan memory yang bisa Anda 
dapatkan dari VGA card ini adalah 128 
MB. Dan kapasitas itu, sampai saat ini, 
bisa dibilang kapasitas memory kartu 
grafis terbesar. Layaknya sebuah kartu 
TV Tunner, Anda juga bisa 
menggunakan VGA card ini sebagai 
media penghubung ke TV. Proses 
editing sebuah video pun bisa Anda 
lakukan menggunakan media ini. 


Pengujian 


Sapphire 9200 Atlantis kami tancapkan 
ke dalam komputer yang di dalamnya 


www.infolinux.web.id 








Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


Pengujian 

Pengujian UPS ini kami lakukan 
menggunakan Red Hat Linux 9. Sebuah 
catatan, hampir setiap UPS yang ada 
dipasaran dilengkapi dengan software 
khusus untuk memanajemen 
penggunaan UPS. Walaupun demikian, 
biasanya software UPS bersangkutan 
tidak bisa dijalankan di Linux. 

Tetapi, Anda tidak perlu khawatir akan 
dukungan UPS ini buat Linux. Software 
yang disertakan Vanguard 1000 VA, 
Anda tidak perlu khawatir software yang 
disertakan untuk Linux. UPSMON begitu 
nama software yang disertakan. Soft- 
ware itu diberikan dalam bentuk file 


kompresi tar. Untuk m 


menjalankannya 


Anda tidak akan Instalasi 3/5 
bingung sebab Fitur 3/5 
dalam CD-nya juga Harga 3/5 

Performa 3/5 


dilengkapi dengan 
petunjuk instalasi.9 
Heriyadi 
(henyadi@infolinux.co.id) 


LINUX Rating 
AAAI  3 


telah berjalan Red Hat Linux 9. Karena 
aplikasi pendeteksi hardware baru milik 
Red Hat (kudzu) berada dalam keadaan 
hidup, maka kami ditanya apakah tetap 
menyimpan konfigurasi VGA card yang 
lama, menghapusnya, atau 
mengabaikannya. 

Setelah kami memilih untuk 
mengabaikan pilihan itu, Red Hat pun 
mencoba masuk ke wilayah X Window. 
Red Hat ternyata tidak mampu masuk ke 
wilayah X Window default-nya 
(GNOME). Kemudian kami ditanya 
apakah akan melakukan konfigurasi 
ulang. Kami jawab ya. 

Kami menggunakan driver vesa yang 
tersedia di Red Hat 9. Sebagai catatan, 
driver vesa bisa Anda gunakan untuk kartu 
grafis yang menggunakan teknologi baru 


atau driver tidak — 


tersedia di Linux. 


Setelah konfigurasi — Instalasi 415 
selesai, kami pun Fitur 3/5 
bisa dengan mulus Harga 3/5 
masuk ke wilayah Performa 3/5 
GNOME. Â 

Heriyadi :LINUX Rating 


(henyadi@infolinux.co.id) MAAU 3/5 


InroLINUX SEPTEMBER 2003 25 





Produk Tes di Lab InfoLINUX 


lomega 


Portable Hard Drive 


Kisaran harga: US$150 
Kontak: PT Mega Komputindo Lestari, 
Jakarta. (021) 350-1188 





2 Harddisk saku ini bisa Anda 
instalasikan Linux di dalamnya 


H arddisk sampai saat ini masih 
menjadi pilihan utama dalam 
penyimpanan data. Tetapi terkadang, kita 
membutuhkan media penyimpanan data 
yang bisa dibawa berpindah-pindah. CD 
mungkin media pertama yang terpikir 
dalam benak Anda, padahal ada sebuah 
media dengan kapasitas penyimpanan 
lebih besar dan mudah digunakan. Dia 
adalah lomega Portable Hard Drive. 

Tidak hanya menyimpan data yang bisa 
Anda lakukan dengan produk ini. Anda 
juga bisa melakukan instalasi Linux di 
media ini. Syaratnya, Anda harus men- 
disable harddisk tetap yang terpasang di 
komputer Anda di BIOS. Itu dilakukan agar 
harddisk yang ada tida teraksekusi juga. 

Setelah itu, proses instalasi pun bisa 
Anda lanjutkan. Kami coba melakukan 
instalasi Mandrake di atas produk ini. 
Karena sebelumnya harddisk portabel itu 
menggunakan file system-nya Windows, 
kami pun harus melakukan pemformatan 
bersamaan pada saat instalasi dilakukan. 
Instalasi pun sukses dan kami bisa 
menikmati KDE yang ada di 
Mandrake.ĝHe 


PENGUJIAN :LINUX 


Mandrake Linux 9.1 : UY 
Red Hat Linux 9 : UY 


Prosedur Pengujian Linux Ready 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Lexmark 


E323 


Kisaran harga: US$406 
Kontak: Aneka Infokom, Jakarta. 
(021) 632-9031 


eon 
(N A x nn 
z 2 


— MR 


LEMAR Pa 





4 Setting printer ini di Mandrake dan 
Red Hat sangat mudah 


[2 rinter yang berjalan di Linux bisa 
dibilang sedikit. Dan biasanya 
perusahaan pembuat printer tidak 
menyediakan driver khusus untuk Linux. 
Dan printer yang mendukung Linux kini 
bertambah, setidaknya dari sebuah 
perusahaan yang bermarkas di 

Lexmark E323 begitu tipe printer 
yang menjadi salah satu produk 
berpredikat Linux Ready. Printer laser itu 
kami jalankan di dua distribusi Linux, 
yaitu Mandrake Linux 9.1 dan Red Hat 
Linux 9. Lexmark E323 kami terima 
berikut driver. Sayangnya, driver yang 
tersedia tidak ada yang mendukung 
Linux. Dan Anda tidak perlu khawatir 
karenanya, sebab Linux mampu 
mengenalinya dengan baik. 

Baik di Mandrake maupun di Red Hat, 
kami menggunakan bantuan CUPS 
sebagai aplikasi perantara ke Lexmark. Di 
KDE, Anda cukup klik 
K| Configuration | Printing | CUPS WWW 
admin tool. Sedangkan di Red Hat, klik 
topi merah | System Settings | Printing. 
Lakukan penambahan printer dengan 
mengklik New, lalu ikuti wizard.®He 


PENGUJIAN :LINUX 


Mandrake Linux 9.1 : UY 
Red Hat Linux 9 : UY 


Sony 
DRU-510A 


Kisaran harga: Rp3.125.000 
Kontak: Soca Marketing, Jakarta. 
(021) 634-7638 





2 Sandingkan dengan Mplayer, Anda 
bisa menyetel film DVD di sini 


Ace ingin nonton DVD di 
komputer? Selain film DVD, Anda 


juga membutuhkan media pemutar film 
DVD itu. Salah satu alternatif media itu 
adalah Sony DRU-510A. Drive itu tidak 
hanya bisa memutar film-film DVD, Anda 
bahkan bisa menuliskan data atau video 
menggunakan media ini. 

Sony DRU-510A bisa dibilang sebagai 
media yang komplit, sebab dengan 
produk ini Anda masih bisa menuliskan 
data ke sebuah disc CD. Kecepatan 
penulisan DVD yang didukung produk ini 
diantaranya, untuk DVD +RW, DVD +R, 
dan DVD-R, kecepatan penulisan 
maksimal 4x, untuk DVD-RW kecepatan 
maksimal hanya 2x dan kemampuan 
pembacaan DVD mencapai 12x. 

Kami menjalankan produk ini di Red 
Hat Linux 9. Sebagaimana BIOS, Red 
Hat dapat dengan mudah mengenali drive 
ini. Mudahnya, Anda klik menu utama 
(lambang topi merah), pilih System Tools, 
terakhir pilih Hardware Browser. Tidak 
beda dengan Red Hat, X-CD-Roast pun 
mengenali drive ini sebagai DVD-RW 
DRU-510A buatan Sony.AHe 


PENGUJIAN :LINUX 
Red Hat Linux 9 TN 4 


Mulai edisi Mei 2003, InfoLINUX menerapkan prosedur baru dalam pemberian label “Linux Ready”, khusus PC dan Notebook. Sebuah PC atau Notebook yang berpredikat Linux Ready, berarti semua 


peripheral standar seperti kartu suara, kartu jaringan, dan modem dapat berfungsi sebagaimana mestinya mulai instalasi sebuah distro Linux dilakukan. Distro Linux yang kami gunakan dalam pengujian 





Linux Ready adalah Knoppix 3.2, Mandrake 9.1, dan Red Hat 9.—Red. 


26 InroLINUX SEPTEMBER 2003 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





CdBakeOven 2.0.0 


CD BURNER 


Sifat: Free Software 

Lisensi: GPL 

Pengembang: Alexy Podolsky, Ryan 
Cumming 

Situs web: http://cdbakeoven. 
sourceforge.net/ 


ejak menggunakan Linux, penulis 

selalu menggunakan program 

mkisofs dan cdrecord untuk 
menulis ke CD-ROM. Dalam beberapa 
kondisi, hal tersebut jelas sungguh 
merepotkan. Bukan karena tidak mau 
berterimakasih atas kinerja kedua 
program yang bagus. Akan tetapi, kalau 
harus membaca manual mkisofs setiap 
kali ingin membuat image CD, waktu 
yang terbuang akan cukup sia-sia. 
Pembuatan shell script mungkin bisa 
mempermudah, tapi tidak akan selalu 
membantu. Yang pasti, tidak akan 
semudah jika penulis menggunakan 
Nero—yang dipaketkan bersama 
datangnya CD Writer—di sistem operasi 
Microsoft Windows. 

Dan bicara lebih jauh lagi, bagaimana 
kita dapat mempromosikan Linux dan 
mengajak pemakai sistem operasi lain 
untuk menggunakan Linux sementara 
tidak terdapat program CD burner yang 
lebih atau paling tidak seramah program 
sejenis di windows? Baiklah. Beberapa 
dari Anda mungkin akan protes. 
Beberapa mungkin berpendapat mkisofs 
dan cdrecord sudah sangat membantu. 
Di lain sisi, Linux pun memang memiliki 
XCDRoast dan yang lain sebagainya. 
Tapi, semudah CD burner di Windows? 
Rasa-rasanya tidak. 

Lupakan yang lain. Untuk menyaingi 
berbagai CD burner di Windows, Anda 
mungkin membutuhkan CdBakeOven. 
Program yang satu ini dibangun dengan 
Ot dan mengikuti interface KDE. 
Berbahagialah pengguna KDE untuk 
koleksi program yang semakin lengkap. 


Hasil Tes dan Ulasan Software 










New CD (ISO image) settings 


Customize Defaults | Stings | Labeis | Advanced | 






JB 


oe nS 


E> ||| 4 home/jengkol/ 


File View Go Bookmarks Tools Settings Help 






Name 
















id Home Directory Name ~ Size Date Permissions 
5 vve Adec 48 19/07/2003 04:02 drwx—— jengkol jengkol 
Bdce SDesktop 160 24/07/2003 10:27 drwx----- jengkol jengkol 
3 Devolution 440 25/07/2003 19:43 drwx——- jengkol jengkol 
A Root Directory ANOP 176 28/07/2003 11:37 drwxr-xr-x jengkol jengkol 





CI Je 


Welcome to CD Bake Oven 


2 Pengaturan 





CdBakeOven 

Please begin by choosing the type for your new CD or continue existing 
Kongueror session. 
Currently Available Types: 
t Audio CD Use to create musical CDs. 
* Data CD Use to create single or multy session data CDs. 

«4 

—— BakeOven 
CdBakeOve 





Dan tentunya akan lebih mudah bagi kita 
untuk mempromosikan Linux. Kemudian. 
dengan terintegrasinya CdBakeOven 
dengan desktop KDE, rasanya makin 
ramah, bukan? 

Sebenarnya, semudah dan sebagus 
apakah CdBakeOven? Ketika kali pertama 
menjalankan CdBakeOven, Anda akan 
menjumpai struktur direktori dan file di 
bagian atas, sementara urusan yang 
berhubungan dengan CD diletakkan di 
bagian bawah layar. Dengan demikian, 
Anda dapat melakukan drag and drop 
dari struktur direktori sistem ke daerah 
yang disediakan untuk CD. Anda 
bahkan dapat melakukan drag and drop 
dari Kongueror. Masih di bagian bawah, 
Anda juga dapat memilih ukuran dan tipe 
CD yang Anda miliki. 

Selain itu, Anda dapat memperguna- 
kan wizard yang telah disediakan untuk 
CD recording. Benar-benar mudah. Dan 
selain itu, secara default, CdBakeOven 
dapat langsung dijalankan begitu instalasi 
selesai. Anda bahkan tidak perlu 
melakukan berbagai pengaturan yang 
terkadang menjengkelkan. Cukup 
tancapkan CD Writer Anda, jalankan 
CdBakeOven, pilih file yang ingin 
dimasukkan ke CD, dan semuanya 
selesai dengan beberapa kali klik. 

Tidak puas dengan pengaturan 
default? Jangan khawatir. Program yang 
satu ini bahkan menyediakan lengkap 


opsi-opsi advanced yang dapat Anda 
pilih untuk menyesuaikan dengan 
kondisi tertentu. Dan percayalah, hal ini 
benar-benar mempermudah tugas 
pembuatan CD, mulai dari sekadar CD 
data, CD audio, sampai CD untuk 
penggunaan lain yang lebih spesifik. 
Membuat CD bootable? Mudah! Hampir 
segala kemampuan mkisofs, cdrecord, 
cdparanoia, dan cdda2wav telah 
digunakan secara maksimal oleh 
program ini. Program ini dapat pula 
digunakan untuk membuat CD Multi 
Session. 

Bagaimana dengan waktu eksekusi 
program? Apabila Anda menggunakan 
KDE, Anda hanya perlu menunggu 1 
atau 2 detik sampai program siap 
bekerja. Begitupun juga dengan jumlah 
memori yang digunakan. CdBakeOven 
relatif hemat dalam menggunakan 
memori. 

Dari sisi pemrograman, CdBakeOven 
versi 2.0 adalah versi yang kode yang 
sepenuhnya ditulis ulang dari versi 
sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan kinerja dan memperbaiki 
bug yang ada sebelumnya. 

Hebatnya, Anda dapat mendengarkan 
CD audio sambil membakar CD. Dan 
bukankah ini hal yang menyenangkan? 
Dan sebenarnya, bukanlah Linux adalah 
sistem operasi yang menyenangkan? Â 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id InoLINUX SEPTEMBER 2003 27 





Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 








Hasil Tes dan Ulasan Software 





| -9X 
1 File Edit View Go Bookmarks Tools Window Help | 
i: â, "E E EA 3; (& about:blank O g 












E 
untitled - Compose — DX 
B 7 File Edit View Insert Format Table Tools Window Help 
; s M ” GG g 
E eta A aa a ni 
| [BodyTet v] m- z E E E £ 3 uE 
g 


WEB BROWSER 


Sifat: Free Software 

Lisensi: Mozilla Public License dan 
Netscape Public License 

Pengembang: Tim Pengembang Mozilla 
Situs web: http://www.mozilla.org 


Select a server near you: 


[United States ~] Go | 










| 
| 
. What is Debian? 
Partners H! j P 

‘Debian is a free operating system (OS) for your computer. An 
„operating system is the set of basic programs and utilities that 
‚make your computer run. Debian uses the Linux kernel (the core of 
jan operating system), but most of the basic OS tools come from the 





3% EL Z E | Done 
4 Mozilla Navigator 


| 







ampai sekarang ini, masih banyak 

pendapat yang mengatakan 

bahwa sistem operasi Linux 
miskin akan web browser. Entah atas 
dasar apa pendapat tersebut 
dikemukakan, yang jelas, harus diakui 
belum ada web browser yang benar- 
benar memiliki semua kemampuan 
terbaik, mulai dari waktu eksekusi yang 
cepat, rendering engine yang baik, 
integrasi dengan desktop yang baik dan 
lain sebagainya. Kalau ada yang memiliki 
rendering engine bagus, bisa-bisa 
interface-nya sangat mengerikan. Ada 
yang terintegrasi penuh dengan desktop, 
tapi rendering engine-nya masih kurang 
begitu baik. Ada pula yang mandiri. 
Dengan demikian, kompromi akan relatif 
cukup susah dilakukan. 

Beberapa saat yang lalu, Mozilla 1.4 
diluncurkan dan diharapkan dapat 
meningkatkan daya saing di waktu 
eksekusi yang cepat dan rendering 
engine yang semakin baik. Dapatkah 
Mozilla menjawab kebutuhan akan web 
browser di Linux ? Mari kita lihat. 

Secara umum, interface mozilla 1.4 
terasa sama saja dengan versi-versi 
sebelumnya. Harus diakui, Mozilla 
memang miskin akan perubahan 
interface. Jadi, jangan mengharapkan 
adanya perubahan besar dalam interface 
Mozilla 1.4 ini. Secara default, Anda 
akan tetap menjumpai sebuah menu 
baru, toolbar dan bookmark di bagian 
atas. Kemudian, statusbar dan beberapa 
tombol terletak di bagian bawah. 

Lantas, apa saja yang berubah 
sampai-sampai /nfoLINUX mengulas web 
browser yang satu ini sementara terdapat 


28 InroLINUX SEPTEMBER 2003 











b> 
Mozilla Composer 


Kaca 
banyak program lain yang juga bisa 
diulas? Berikut ini adalah hal-hal baru 
yang datang bersama web browser yang 
satu ini: 

@ Walau tidak ada hubungannya 
dengan pengguna Linux, Mozilla 
untuk Windows telah mendukung 
otentikasi NTLM. Dengan demikian, 
Mozilla kini dapat berbicara dengan 
MS Web dan Proxy server yang 
menggunakan Windows Integrated 
Security. Dan hal tersebut semakin 
mengukuhkan Mozilla sebagai web 
browser tangguh platform-platform 
mayor. 

@ Bookmark kini dilengkapi dengan root 
folder, kemampuan untuk memiliki 
dua nama bookmark yang berbeda 
untuk lokasi yang sama, ikon situs 
untuk bookmark manager dan 
bookmark sidebar, dan separator 
dapat diberikan label tertentu. Yang 
terakhir mungkin terdengar cukup 
aneh dan kurang berguna. Tapi paling 
tidak, mampu untuk membantu Anda 
mengelola bookmark lebih baik lagi. 

@ Kemampuan pada Mozilla Composer 
kini telah ditingkatkan! Kini Composer 
memiliki dukungan untuk click and 
drag untuk gambar dan table resizing. 
Penggunaan pada gambar kini jauh 
lebih mudah pada Mozilla Composer. 
Harus diakui, walaupun Mozilla adalah 
web browser kelas tinggi, tapi selama 
ini, kemampuan Composer-nya 
sangatlah payah. Bahkan, kalah dari 


www.infolinux.web.id 





'.GNU project: hence the name GNU/Linux. 


‘Debian GNU/Linux provides more than a pure OS: it comes with 
‚more than 8710 packages, precompiled software bundled up in a 
CD 1S0 images | nice format for easy installation on your machine. 

Z Normal | LO HTML Tags | (mu) Source | xx Preview| 

<body> <table> <tbody> <tr> <td> <a> <img> 






kemampuan openoffice.org untuk 
membuat halaman web. 

@ Untuk Mozilla Mail. Kini e-mail client 
yang satu ini memiliki kemampuan 
lebih untuk manangani junk-mail. Kini, 
Anda semakin dapat mengandalkan 
Mozilla Mail untuk menangani e-mail 
Anda. Tidak perlu e-mail client 
tambahan. 

@ Pemblokiran popup yang 
menjengkelkan telah ditingkatkan 
kemampuannya. 

@ Untuk setiap navigator, tab atau 
window baru, pengguna dapat 
menspesifikasikan halaman awal yang 
berbeda. 

@ Walau terkesan ketinggalan zaman, 
akan tetapi pengguna kini dapat 
menspesifikasikan default font, ukuran 
font, atau warna font baru untuk 
pembuatan mail HTML. 

@ Pemblokiran image kini lebih fleksibel. 
Bahkan pengguna dapat melihat 
image yang telah terblok. 

@ Ribuan perbaikan bug yang ada 
sebelumnya. 


Selain itu, dari hari ke hari, Mozilla 
pun juga meningkatkan kemampuannya 
agar dapat dijalankan lebih cepat dan 
terintegrasi dengan theme desktop. Ingin 
tool all-in-one dalam ber-Internet mulai 
dari browsing, e-mail client, irc, dan 
pembuatan web page? Gunakan saja 
Mozilla! Apapun sistem operasi Anda!4 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





MrProyject 0.9.1 










: Week 31, 2003 
4 25 26 27 





PROJECT MANAGEMENT 


Sifat: Free Software 

Lisensi: GPL 

Pengembang: Code Factory AB 
Situs web: http://mrproject. 
codefactory.se/ 


i zaman sekarang ini, kemam- 

puan untuk mengelola tugas- 

tugas yang harus dikerjakan akan 
berpengaruh terhadap keberhasilan Anda 
sendiri. Semakin baik Anda mengatur, 
tentunya diharapkan tugas-tugas Anda 
akan lebih mudah untuk diselesaikan. 
Untuk itulah, sebuah software 
manajemen proyek bisa Anda gunakan 
untuk membantu. Di dunia Microsoft 
Windows, tentunya nama aplikasi 
Microsoft Project bukan nama baru untuk 
program manajemen proyek. 

Boleh dikatakan, sebagian besar orang 
yang memanfaatkan teknologi informasi 
akan menggunakannya untuk mengatur 
proyek mereka. Lantas, bagaimana 
dengan program dengan fungsi serupa di 
Linux? Tentunya bukan berarti sekali 
menggunakan Linux, maka kita tidak 
perlu lagi mengatur segala pekerjaan kita. 
Atau tentunya juga bukan berarti kita 
dapat mengelola segala pekerjaan kita 
dengan hanya mengandalkan program Is 
dan cat. Apakah insan-insan developer 
open source cukup sadar diri untuk 
mengelola pekerjaan mereka lebih baik 
lagi dan kemudian menulis program yang 
berkualitas tinggi? 

Jawabannya adalah ya. Berkat 
merekalah, kini kita dapat menemukan 
aplikasi serupa Microsoft Project di 
Linux. /nterface yang ditawarkan pun 
cukup ramah dan relatif mirip dengan 
interface Microsoft project. Nama aplikasi 
tersebut adalah MrProject, yang 
dikembangkan oleh perusahaan 
CodeFactory AB. Resminya, MrProject 
adalah aplikasi manajemen proyek untuk 
desktop GNOME. Namun, Anda yang 


j M 
B tmuddy Listi Ina Orowerd Nanerejaa: 0) "Ic Management We 


2 Interface MrProject 


b> 
Manual MrProject 


| | 
tidak menggunakan GNOME pun akan 
tetap dapat menggunakan program ini. 

Fitur-fitur apa saja yang datang 
bersama program ini? Fitur utamanya 
adalah kemampuan penuh dalam 
penggunaan Gantt Chart dan pengaturan 
proyek secara tuntas. Dengan interface 
yang sederhana dan tentunya dengan 
manual yang memadai, Anda akan dapat 
menggunakannya dalam waktu sekejap. 

Begitu Anda menjalankan aplikasi ini, 
sebuah toolbar dan area kerja yang 
terbagi dalam tiga bagian akan disajikan 
untuk Anda. Bagian pertama adalah 
tempat Anda memilih penampilan Gantt 
Chart, Resource, atau Tasks. Bagian 
yang satu ini cukup mirip dengan 
navigasi ala Microsoft. Bagian kedua 
adalah tempat Anda memasukkan task 
secara instan. 

Sementara bagian ketiga adalah 
perincian tugas Anda. Hampir sama 
dengan interface Microsoft Project. Dan 
yang jelas, toolbar yang sediakan oleh 
program ini juga dapat diletakkan sesuai 
keinginan. Secara umum, Anda boleh 
puas dengan interface-nya. Sederhana, 
namun tampak cukup profesional. 

Seberapa mudahkah menggunakan 
program ini? Apabila Anda pernah 
menggunakan Microsoft Project, waktu 
transisi Anda sangatlah sedikit. Serasa 
kembali ke Microsoft Project. Bagi Anda 
yang belum pernah menggunakan 
Microsoft Project, selama mengerti 


www.infolinux.web.id 





28 |29 30 |31 |1 2 |3 4 IS 6 7 j8 j9 


k << Prewoud 


1. Introduction 


MrProject is a general purpose project management tool that provides a variety of features, 
which are available via 3 separate screen layouts called views. As you will see, the views are 
accessed by clicking the icons in the left hand toolbar in the MrProject window, 








Hasil Tes dan Ulasan Software 









a Q 


Zoom to fit Zoom in 
Week 32, 2003 





MrProject User Guide V1.4 












1.1. Task View: 
Tasks are also shown on the Gantt view, but the Task view shows more detail for each task. 


Figure 1. MrProject Task View 





[Fish [won [stac [cost 
Sep 9 id “dd 0 
Sep 12 w A 0 
Sep 13 Id o 


prinsip dasar manajemen proyek, maka 
Anda pun bisa belajar dalam waktu yang 
cukup singkat. Sebagai contoh, untuk 
membuat task baru, Anda hanya perlu 
melakukan satu atau dua klik. 

Untuk memperbarui data untuk tas 
tersebut, Anda juga dapat melakukannya 
dalam satu atau dua klik. Bagi Anda 
yang mania manual, sebuah manual 
yang dilengkapi dengan screen shot akan 
menemani Anda mempelajari program ini. 
Manual tersebut, walau sederhana, 
namun telah dapat diandalkan dalam 
membantu proses pembelajaran. 

Segala kelebihan tersebut akan 
ditambah lagi dengan kecepatan 
eksekusi program. Boleh dikatakan, 
waktu eksekusinya sangatlah singkat. Di 
komputer penulis, Duron 800 RAM 
256 MB, MrProject dapat dibuka dalam 
waktu 1 sampai 2 detik. Akan lebih 
cepat lagi apabila Anda sedang 
menggunakan GNOME. Walau 
demikian, pengguna desktop lain juga 
akan mendapatkan kecepatan yang tidak 
terlalu jauh beda. 

Memory yang digunakan pun tidaklah 
besar. MrProject tidak terlalu boros 
memory. MrProject jelas tidak akan 
bertingkah laku seperti OpenOffice.org 
dengan segala kerakusannya akan 
memory komputer. Yang jelas, apabila 
Anda ingin mempergunakan gantt chart 
secara optimal, gunakanlah Mrproject.ĝ 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InroLINUX SEPTEMBER 2003 29 





Hasil Tes dan Ulasan Game 


Geki2 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Hi-Score 0010000 Score 





Sifat: Free software 

Lisensi: GPL 

Pengembang: kacchan (kacchan at 
circus.ocn.ne.jp) 

Situs web: http://freshmeat.net/ 
projects/geki2/ 


nda adalah seorang pilot 

pesawat tempur yang harus 

menjalankan misi berbahaya. 
Anda akan banyak menghindar dari 
benda-benda langit dan berbagai musuh. 
Sayangnya, musuh yang Anda hadapi 
sangatlah ganas. Baru saja lepas landas, 
Anda sudah harus bertempur melawan 
berbagai jenis musuh dalam berbagai 
bentuk. Belum lagi ditambah dengan 
kemampuan musuh-musuh Anda untuk 
menembakkan peluru yang beragam 
jenisnya. Ada yang bulat, ada lonjong, 
ada pula pasukan bunuh diri yang 
sengaja menabrakkan dirinya. Sekali 
terkena serangan, Anda bisa saja hancur 
berkeping-keping. 

Dan walaupun Anda berhasil 
menghancurkan berbagai musuh untuk 
tahap awal, Anda masih harus 
berhadapan dengan musuh yang lebih 
kuat lagi. Hampir semua musuh memiliki 
kemampuan untuk menembakkan peluru 
ke pesawat Anda. Mau tidak mau, Anda 
harus mahir dalam menghindar. 

Walau, jangan berani-berani mencoba 
untuk terus menghindar karena musuh 
akan semakin banyak, dan peluru yang 
dikirimkan pun semakin banyak. Anda 
tidak akan pernah memiliki kesempatan 
untuk menang lagi. Untunglah, di sela- 
sela peperangan, ada beberapa pesawat 
musuh yang membawa tambahan 
senjata tambahan. Ada pula yang 
membawa bahan bakar tambahan. 
Lumpuhkanlah pesawat-pesawat tersebut 
dan rebutlah senjata atau bahan bakar 
yang dibawanya. Anda akan semakin 
kuat apabila berhasil merebut bahan 
bakar. Demikian juga ketika Anda 


30 InroLINUX SEPTEMBER 2003 





2 Awal permainan, cenderung monoton 


berhasil merebut senjata. Anda akan 
memiliki persediaan senjata yang semakin 
banyak dan modern. Berjuangah terus 
sampai akhirnya Anda dapat 
memenangkan pertempuran yang kejam 
ini. Hancurkan musuh Anda. 

Ya, apa yang baru saja kita bahas 
adalah alur cerita dari Geki2. Game yang 
satu ini termasuk game yang cukup 
menyenangkan untuk dimainkan. 
Ukurannya pun tidak terlalu besar, dan 
tidak ada hardware khusus yang harus 
Anda miliki. Dengan sebuah sound card 
yang sederhana pun, Anda sudah dapat 
menikmati suasana peperangan lebih 
nyata lagi. Waktu eksekusi yang cepat 
akan membantu Anda yang telah siap 
berperang. 

Bagaimana dengan kualitas grafis 
yang dimiliki game ini? Secara umum, 
Anda tidak akan menjumpai kualitas 
grafis sebagus game sejenis StarCraft di 
Windows. Namun, apabila Anda pernah 
memainkan FreeCraft yang diulas di edisi 
sebelumnya, Anda akan menjumpai 
kualitas yang serupa. Kualitas grafisnya 
dapat menampilkan luncuran peluru dan 
ledakan pesawat dengan cukup baik. 
Sayangnya, Anda tidak bisa memainkan 
game ini dalam modus full screen. 
Sementara, untuk gambar latar belakang 
dan benda langit, secara umum sama 
seperti game sejenisnya, cenderung 
statis dan tidak terlalu mencerminkan 
keadaan dunia nyata. Kurang realistis! 
Selain itu, sayangnya, gambar latar 


www.infolinux.web.id 





2 Musuh semakin mengganas 


belakang di awal-awal permainan cukup 
monoton. Cenderung membosankan. 

Kemampuan game yang satu ini 
untuk bersuara cukup pantas untuk 
acungi jempol. Walau demikian, seperti 
halnya kualitas grafis, kualitas suaranya 
tidak akan bisa disamakan dengan game- 
game Windows yang baru saja dirilis. 
Tapi setidaknya, game ini tidak membisu. 
Dengan lebih berkonsentrasi, Anda akan 
merasa di tengah medan perang. 

Salah satu hal yang sangat pantas 
diacungi jempol adalah kesederhanaan 
game ini dan kemudahannya untuk 
mengemudikan pesawat Anda. Game ini 
cukup sederhana dengan tampilan dan 
penggunaan tombol-tombol keyboard 
yang cukup umum. Sayangnya, Anda 
tidak dapat mempergunakan mouse 
untuk melakukan navigasi. Salah satu 
kelemahan lain yang cukup terasa adalah 
tidak tersedianya kemampuan untuk 
melakukan kustomisasi tombol navigasi. 
Anda harus terbiasa dengan tombol yang 
telah diasosiasikan. 

Secara umum, kalau Anda adalah 
penggemar game Arcade pesawat, game 
ini cukup menyenangkan untuk 
dimainkan. Dan 


yang jelas, game ini 


membuat Linux Efek suara 4/5 
semakin berwarna. Alur permainan 4/5 
Selamat Grafis 4/5 
bertempur!9 l 
Noprianto #LINUX Rating 
(nopranto @infolinux.co.id) MAAA 415 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Spacearyarya 


Hi-Score 005000 
-y 


Score 000020 










Sifat: Free software 

Lisensi: GPL 

Pengembang: kacchan (fc3srx7 at 
mwnet.or.jp) 

Situs web: http://freshmeat.net/ 
projects/spacearyarya/ 


aksana seorang superhero, Anda 

harus menyelamatkan dunia dari 

kehancuran yang diakibatkan oleh 
serangan beruntun dari makhluk- 
makhluk jelek. Bahkan, karena teramat 
jeleknya, Anda bahkan susah untuk 
mengenali bentuk musuh. Anda sendiri 
pun harus menghindar karena terkena 
serangan dari makhluk-makhluk tersebut 
berarti Anda hancur berkeping-keping. 
Untunglah, Anda memiliki kemampuan 
gerak yang cukup cepat dan fleksibel 
serta senjata yang sangat ampuh. Walau 
demikian, kemampuan dan senjata di 
tangan Anda tidak berarti Anda dengan 
mudah akan dapat memenangkan 
pertempuran. Musuh Anda cukup 
pintar. Serangan tidak saja dikirimkan 
dalam satu arah, akan tetapi juga dalam 
berbagai arah. Dan Anda harus 
mengawasi segala penjuru angin di 
mana serangan mungkin saja datang. 

Kadang-kadang, Anda mungkin 

butuh untuk menhindar apabila dirasa 
musuh sudah terlalu dekat. Karena 
gerakan musuh yang cepat, cukup 
susah untuk menembak apabila musuh 
di depan mata. Salah-salah malah kita 
yang tertabrak. 
Sebagai seorang superhero, Anda 
dituntut untuk menyelesaikan misi ini 
dengan sukses, betapapun kerasnya 
pertempuran yang harus Anda lewati. 
Dan hal tersebut mau tidak mau harus 
Anda lakukan tanpa mengenal lelah. 
Stamina tidak boleh melemah karena 
Anda harus meloncat dan menembak ke 
sana-ke mari. Mata pun harus tetap 
awas. Ingat, setiap pelosok akan tetap 
diserang tanpa ampun. Strategi perang 


2 Hancurkan 
musuh Anda 


b> 
Tembaklah dari 
segala arah 


pun harus terus ditingkatkan karena 
siapa tahu musuh akan semakin cerdas 
dan mampu untuk membaca kelemahan 
dari pola gerak Anda. 

Game first person shooter dengan 
nama Spacearyarya ini, memang bisa 
membuat detak jantung Anda lebih 
cepat. Bahkan kalau Anda tidak 
meningkatkan konsentrasi, misi Anda 
tidak akan pernah selesai. 

Yang paling menarik dari game ini 
adalah penggunaan pseudo 3D 
sehingga tampilan yang Anda dapatkan 
hampir sama miripnya dengan tampilan 
3D, di mana musuh-musuh terus 
berterbangan ke arah Anda yang terus 
bergerak maju. Penggunaan pseudo 3D 
berarti Anda tidak harus memiliki VGA 
card 3D untuk memainkan game ini. 
Cukup gunakan saja VGA card standar, 
dan Anda pun siap terbang menuju 
suasana peperangan. 

Secara umum, walaupun Anda 
sepertinya bermain di permainan 3D 
tanpa VGA card yang mendukung 
kemampuan untuk 3D, Anda tetap akan 
mendapatkan tampilan grafik yang 
indah. Gerakan Anda dan musuh pun 
cukup halus dan satu lagi yang pantas 
untuk dipuji, tampilan game ini tidaklah 
kaku. Misalnya, ketika Anda bergerak ke 
kiri, maka laras senjata akan diarahkan 
ke datangnya musuh yang umumnya 
dari tengah. Begitupun ketika Anda 
sedang bergerak ke kiri, ke atas ataupun 
ke bawah. Boleh jadi kualitas grafisnya 
sedang, tapi yang jelas, Anda akan 
banyak hal yang cukup nyata. Setiap 
detail yang berhubungan dengan 


www.infolinux.web.id 


Stage 1 


Hasil Tes dan Ulasan Game 





Man 2 


ore 005000 Stage | Man 2 


- 






penembak akan cukup diperhatikan. 
Sementara, untuk musuh, cenderung 
asal-asalan. 

Bagaimana dengan kemampuan 
game ini untuk bersuara? Jangan 
khawatir, game ini memiliki kualitas 
suara yang cukup memadai walaupun 
jelas tidak akan bisa disetarakan dengan 
game-game populer lainnya. Paling 
tidak, Anda masih bisa mendengar suara 
ledakan yang cukup nyata. 

Gambar latar belakang memang harus 
akui cukup monoton. Akan tetapi, Anda 
sudah cukup sibuk untuk menembak 
ataupun menghindar. Satu tip yang 
cukup berharga: tembaklah musuh dari 
segala arah dan teruslah bergerak. 
Dengan terus bergerak, Anda akan 
terlatih untuk menghindar, yang kadang- 
kadang cukup diperlukan. 

Interface game ini pun cukup 
sederhana dan tidak membingungkan. 
Demikian pula dengan tombol 
navigatornya. Walaupun Anda tidak bisa 
mempergunakan mouse, Anda tetap 
dapat mempergunakan tombol-tombol di 
keyboard tanpa perlu waktu belajar yang 
lama. Walau sayangnya, sepertinya 
Anda harus puas dengan asosiasi tombol 
yang datang bersama game ini. Anda 
tidak diberikan kesempatan untuk 
mengasosiasikan 


Jinak Tunas 


tombol 

tertentu. Efek suara 4/5 
Perhatikan segala Alur permainan 4/5 

arah! Awas, musuh Grafis 5/5 


berterbangan!4 
Noprianto 
(nopranto @infolinux.co.id) 


LINUX Rating 
"AA A g 415 


InoLINUX SEPTEMBER 2003 3I 


Kisah Suka Duka Bersama Linux 





Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Orang Bisa Linux Tidak 
Akan Menganggur 


Meskipun jabatannya sebagai IT Senior Manager di sebuah 
holding company, tidak membuat David Sudjiman lantas tidak 
mau terjun ke komunitas. Justru, komunitas ia dijadikan tempat 


sharing knowledge. 


ali pertama mengenal Linux pada 

tahun 1996, yaitu saat masih 

kuliah. Penggunaan Linux pada 
waktu itu hanya sebatas instalasi Linux 
saja. Jujur, saya merasa sangat kesulitan 
waktu kali pertama menggunakan Linux. 
Sepengamatan saya pada tahun itu, 
komunitas Linux hanya ada di Internet. 
Dan menurut saya, salah satu cara untuk 
belajar Linux, ya di Internet. Padahal 
kenyataannya, untuk bisa mengakses 
Internet waktu itu biayanya masih relatif 
mahal. Setelah tahun 1999, baru ada 
sedikit perubahan mengenai koneksi 
Internet, koneksi Internet waktu itu sedikit 
mudah. 

Distro yang kali pertama yang saya 
gunakan, yaitu Red Hat. Meskipun 
demikian, saya juga pernah menggunakan 
Slack (Slackware—ARed.) dan debian. Bisa 
dibilang saya lebih berkonsentrasi di Red 
Hat. 

Kenapa orang menggunakan Linux? 
Menurut saya karena orang membutuhkan 
sebuah sistem yang tangguh. Dan sistem 
yang tangguh itu tidak ada yang 10056, 
orang masih membutuhkan support, dan 
support bisa dibilang 2096 dari 
keseluruhan penggunaan Linux. Debian 
support-nya bagus, Slackware support-nya 
juga bagus, tetapi support mereka masih 
sebatas komunitas saja. Dan akan susah 
kalau kita berbicara mengenai komunitas ke 
pengguna bisnis. 

Contoh kasus, Anda coba menawarkan 
Linux kepada seseorang, terus bilang ini 
pekerjaan komunitas, itu susah. Tetapi 
kalau kita ngomong, ini Red Hat, 
perusahaannya begini, begini, dan 
seterusnya, mungkin orang akan mudah 
penetrasinya dan tertarik menggunakan apa 
yang Anda tawarkan. 


32 InroLINUX SEPTEMBER 2003 


Antara Red Hat, SuSE, dan 
debian 

Dan perusahaan Linux yang care terhadap 
support-nya, menurut saya, baru Red Hat 
dan SuSE. Kelihatannya saya lebih sedikit 
Amerika, saya menggunakan Red Hat. 
SuSE baik sekali, SuSE bagus, tetapi saya 
tidak terlalu suka GUI (Graphical User 
Interface). Kalau di SuSE ada Y@ST, maka 
saya lebih suka langsung ke konsole. 

Dan sekarang, Red Hat juga sudah 
mulai menampilkan GUl-nya. Jadi bisa 
disimpulkan untuk keperluan sehari-hari 
saya masih menggunakan Red Hat, 
sedangkan untuk keperluan ngoprek 
(belajar), saya menggunakan debian. Dan 
bukan tanpa alasan mengapa saya 
mempelajari debian. Saya menggunakan 
debian karena spirit dari open source ada di 
debian. “debian lebih GNU daripada Red 
Hat”. 

Dan kalau kita mau sedikit idealis 
dengan open source, kita harus 
menggunakan debian. “debian itu benar- 
benar untuk komunitas, karena non-profit". 
Kalau saya punya perusahaan, saya akan 
jual Red Hat atau SuSE, sulit untuk 
menjual debian. 

Dari pengalaman menggunakan Red 
Hat, saya merasa support yang diberikan 
Red Hat sebenarnya jelek. Karena dia harus 
berlangganan dan up-to-date-nya kurang 
begitu baik. Berbeda dengan debian. Kalau 
di debian (apt-get), kita bisa download dan 
apabila terputus kita masih bisa 
melanjutkannya kembali suatu saat. Dan 
hal itu tidak bisa Anda lakukan di Red Hat. 

Yang biasa saya lakukan sehari-hari 
dengan Linux, lebih banyak konsentrasi ke 
firewall. Karena menurut saya, Linux di 
perusahaan paling cepat dan paling mudah 
digunakan sebagai firewall. Dan saya 


www.infolinux.web.id 





berencana memigrasikan semua mesin 
yang ada di kantor ke Linux. Tetapi, itu 
akan saya lakukan secara bertahap, mulai 
firewall, router, sampai ke file sharing. 
Begitu juga dengan Microsoft Exchange- 
nya. 

Sehari-hari saya juga banyak mengurusi 
web KPLI Jakarta. Bersamaan dengan me- 
maintenance web KPLI, saya juga 
menyisihkan waktu untuk banyak belajar 
(ngoprek). Ngoprek saya lakukan karena 
melihat kehidupan senior-senior di Linux 
maju-maju. Ngoprek juga saya lakukan 
sebagai salah satu persiapan mengambil 
sebuah sertifikasi Linux. 

Ngomong-ngomong mengenai 
sertifikasi, saya adalah tipe orang yang 
tidak bisa belajar kalau buku atau 
tuntunannya tidak bagus. Dan juga kalau 
belajar Linux tetapi tidak ada 
juntrungannya, itu buruk. Begitu ada yang 
bertanya bisa Linux, oh bisa, tetapi tidak 
ada sertifikasinya, lalu apa kata orang. 
Karenanya, saya komitmen mau belajar 
dan saya mau apa yang dipelajari itu 
dihargai. 

Saya pun mencari bahan-bahan untuk 
dipelajari sebelum ujian sertifikasi Linux 
dilakukan. Untuk LCP, saya sudah lama 
mendapatkan bahannya, tetapi baru greng 
sekitar enam bulan lalu. Dan menurut saya, 
LCP adalah tes Linux yang paling susah 
dan berjenjang. Pertanyaan yang diajukan 
pun cukup mendalam dan tidak base on 
distro. 

Pertanyaan-pertanyaan yang ada di tes 
itu, menurut saya, jauh dengan apa yang 
dicontohkan di buku panduan. Kalau 
dibuku panduannya, lebih banyak ke 
permasalahan praktis, sedangkan pada 
pelaksanaannya justru sebaliknya, banyak 
pertanyaan yang mengarah ke konseptual. 


Heriyadi 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Kalau boleh diprosentasikan, 80% konsep 
dan 20% praktis. 

Sebuah catatan buat LCP, proses 
administrasi di LCP tidak sebagus 
administrasi di Microsoft. Kasarnya, 
organisasi lembaga itu bisa dibilang masih 
belum mapan. Contoh, ketika saya 
mengetahui saya lulus tes tersebut, saya 
kebingungan harus kontak ke mana. 
Apalagi secara kebetulan ketika saya 
mengunjungi situsnya, situsnya 
down. 

Padahal kalau dilihat dari nominal 
uang yang harus saya keluarkan, 
cukup mahal. Saya melihat harga 
yang ditawarkan itu masih bisa 
dibilang pantas. Tetapi, kalau untuk 
ukuran orang Indonesia harga itu masih 
mahal. Padahal kita memiliki mahasiswa- 
mahasiswa yang jago Linux, tetapi tidak 
mengambil sertifikasi Linux. Setidaknya 
ada dua faktor yang mempengaruhinya, 
yaitu biayanya mahal dan atau mereka 
belum merasa perlu memiliki sertifikat 
Linux. 

Mengenai sertifikasi yang tengah 
digarap KPLI, saya dan teman-teman di 
KPLI sempat meeting dengan institusi 
terkait dan meeting itu merekomendasikan 
untuk membuat mailing list (AOSI-Asosiasi 
Open Source Indonesia). 

Itu proyek besar (mengeluarkan 
sertifikasi Linux —Red.) dan saya kurang 
lebih pesimis melihat hal itu. Kita memiliki 
rencana yang muluk, yaitu ingin negara 
kita dipandang baik dunia. Tetapi 
masalahnya, untuk menjalankan keinginan 
itu proses administrasinya dan prosedur 
tidak mudah, belum lagi sumber daya 
manusianya. Sumber daya itu maksudnya, 
bisa dibilang hampir setiap orang yang 
mengerti Linux tidak ada yang 
menganggur. Dan rasanya hal itu sangat 
wajar, mengingat demand-nya juga tinggi. 

Menurut saya, keberadaan pemerintah 
dalam AOSI agak reluctance. Artinya, 
orang pemerintah yang tahu Linux sedikit. 
Yang tahu Linux dan mereka mau bekerja 
untuk komunitas lebih sedikit lagi. Yang 
tahu Linux, mau bekerja untuk komunitas, 
dan mau membuat sesuatu, jauh lebih 
sedikit lagi. Karena saya 'pesimis', saya 
tidak terlalu berkonsentrasi ke situ 
(sertifikasi Linux Indonesia —Red.). 


Saya dan komunitas 

Saya ikut KPLI karena melihat Linux-nya. 
Dan tujuan Linux itu sebenarnya tujuan 
mulia. Kita belajar dari komunitas, saya 
tidak peduli Linux itu bagus atau tidak, 
umpama embel-embel Linux dicopot, saya 
tetap akan mencari suatu komunitas di 
mana saya bisa sharing knowledge, saya 
bisa belajar dari mereka. Intinya, yang saya 
tuju itu komunitasnya bukan Linux-nya. 


Di komunitas Linux seharusnya, kita 
bisa bertanya, dimana knowledge for 
human being (Ilmu Pengetahuan untuk 
Kemanusiaan) dan ilmu pengetahuan 
bukan milik proprietary. Karenanya pada 
saat saya kuliah, saya tidak suka melihat 
orang pinter yang pelit ilmu. Dan jangan 
sampai itu terjadi, apalagi untuk negara ini. 
Prinsipnya sederhana, kalau kita membantu 
orang naik ke gunung, tahu-tahu kita sadar 
kita juga ada di gunung. 

Dan orang-orang Linux, menurut saya, 
lebih eksentrik dibandingkan orang-orang 
Windows. Jarang saya melihat orang 
Linux itu, “Oh ya kita mau bantu ini”, 
tetapi biasanya mereka akan menjawab 
“baca manualnya dulu, cari di Google”, iya 
kalau mereka tahu caranya, wong instalasi 
saja mereka belum berhasil. Sekali lagi 
tujuannya bukan Linux-nya, tapi 
komunitasnya. Dan yang saya rasakan, 
gotong royong di Indonesia itu sudah 
mulai hilang. 

KPLI itu sebenarnya organisasi 
sederhana dan saya masuk ke KPLI 
Jakarta waktu itu tidak mau jadi 
pengurus, hanya ingin jadi 
pengembira. Tetapi, begitu 
masuk (ikut rapat KPLI— Red.) 
saya diangkat sebagai 
pengurus. Dalam hati, kalau 
caranya seperti itu KPLI akan 
roboh, karena memilih 
pengurusnya asal ada. 
Dan hasilnya terlihat 
sekarang, yang aktif 
hanya sedikit. 

































Kisah Suka Duka Bersama Linux 


Meskipun demikian, ini adalah sedikit yang 
bisa saya lakukan buat KPLI, yaitu 
melakukan suatu yang sederhana tapi 
cepat bisa diterima. 


UU HaKI 


Sebelum penerapan UU Hakl di Indonesia, 
orang tidak aware kalau software itu harus 
bayar. Dengan adanya UU HaKI yang 
menjelaskan bahwa software ada 
lisensinya, orang lantas aware. 


„knowledge for human being terasi mereka veum tentu aware 
dan ilmu pengetahuan bukan 
milik proprietary. 


bahwa penggunaan software 
berlisensi harus bayar. Dan setelah 
mereka aware bahwa harus 
membayar, mereka tidak 
menemukan solusinya. 

Itu merupakan perbuatan sia-sia karena 
orang dibuat tidak bisa memilih, sehingga 
harus membeli Windows. Masalahnya, 
awareness mereka hanya sampai di situ 
saja, terjebak karena harus bayar. Yang 
disayangkan mereka tidak tahu bahwa 
sebenarnya ada solusi lain dan kenapa 
mereka tidak mencobanya. Akibat tidak 
menemukan solusinya, bisa jadi akan 
merusak ratusan bahkan ribuan 
perusahaan. Mereka 
tidak siap dengan 
Linux, mereka 

tidak siap 
dengan solusi 
baru, dan 
harus 
membayar 
sebegitu 
banyak.& 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Pilah-pilih Database di Linux 


Pilah-pilih Database 
di Linux 


Salman Agus Supriadi 


Database di dunia komputer memang sudah 
menjadi bagian yang sangat penting. Hampir 
semua aplikasi memakai database sebagai 

tulang punggung. Lantas, database apa yang 


ada di Linux? 


eberapa situs besar semacam 

google.com atau amazon.com 

sangat mengandalkan database. 
Tak terkecuali situs-situs berita semacam 
astaga.com atau detik.com yang 
mengantarkan berita hangat secara cepat 
setiap saat. Untuk situs-situs seperti ini, 
unjuk kerja yang cepat merupakan faktor 
pertimbangan utama. Berbeda dengan 
aplikasi-aplikasi perbankan yang sangat 
mengandalkan keamanan transaksi.” 

“Berbagai database server yang 
berjalan di sistem operasi Linux telah ikut 
serta meramaikan pasar. Ada yang 
menganut lisensi GPL (GNU Public 
Licence) dan ada pula yang komersial. 
Ada yang mempunyai fitur yang wah 
dan lengkap, bahkan yang mempunyai 
fitur-fitur terbatas pun ada. Bisa 
disebutkan di antaranya adalah MySQL, 
PostgreSOL, Firebird, Interbase, DB2, 
Sybase, SAP-DB, bahkan Oracle.” 
“Bagaimana memilih database? 

Pertanyaan yang mudah tapi sulit 


menjawabnya. Karena akan sangat relatif. 


Banyak sudut pandang yang harus 
diperhatikan. Fitur yang dibutuhkan, 
kecepatan kerja, lingkungan server akan 


34 InroLINUX SEPTEMBER 2003 








Database 
in LINUX @ @ 


6 


diimplementasikan, biaya yang harus 
dikeluarkan, dan sebagainya.” 

“Alih-alih mempermasalahkan mana 
yang terbaik, di edisi ini dibahas dua 
database server yang populer saat ini, 
yaitu MySOL dan PostgreSOL. Selain 
itu, karena hanya dua database ini yang 
sering disertakan dalam distribusi Linux 
yang ada di pasaran.” 

“MySOL yang mendeklarasikan diri 
sebagai "The World's Most Popular Open 
Source Database" memang sudah menjadi 
standar de facto untuk aplikasi berbasis 
web yang online di Internet. Database 
server yang mengutamakan unjuk kerja 
yang cepat ini menjadi standar database 


server untuk layanan-layanan web hosting. 


Bahkan MySOL AB, perusahaan yang 
mengembangkan MySOL menyebutkan 
sudah lebih dari 4 juta mesin yang diinstal 
MySOL. Banyak institusi besar yang 
memakai MySOL ini, sebagai contoh 
adalah Yahoo! Finance, MP3.com, 
Motorola, NASA, Silicon Graphics, dan 
Texas Instruments. Database ini tumbuh 
dan berkembang di kalangan praktisi 
software sehingga proses pengembangan- 
nya pun sangat berorientasi pada user.” 


www.infolinux.web.id 


MySQL 
sPostgre SQL 






p 






C a. 





Bou 


“Sedangkan PostgreSQL adalah 
database yang kaya akan fitur. Tak kalah 
dengan MySQL, para pengembang 
dabase server yang satu ini 
mendeklarasikannya sebagai "The most 
advanced Open Source Database 
System in the World". Database ini 
mempunyai komunitas yang kuat di 
kalangan pendidikan. Karena ia memang 
tumbuh dan berkembang di dunia 
pendidikan. Bahkan perkembangannya 
pun pernah terhenti sesaat karena alasan 
pendidikan. Karena dipandang waktu 
yang diperlukan untuk dukungan teknis 
support lebih besar dari pada waktu 
untuk riset. Pengembangan PosgreSOL 
didukung oleh perusahaan besar dari 
berbagai negara seperti Red Hat, Inc., 
Afilias Limited, dan Digital Distribution 
Global Financial Services Pty. Ltd.” 

“Akan tetapi untuk menentukan 
database mana yang tepat untuk aplikasi 
yang akan dibangun, cara yang paling 
tepat menurut saya adalah mencoba 
terlebih dahulu database yang ada. 
Setelah itu pilih database yang sesuai 
dengan karakter aplikasi yang akan 
dibangun.” 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





E LAMP 





Pilah-pilih Database di Linux 


Platform Ampuh Aplikasi Database Berbasis Web 


Membangun aplikasi e-commerce di Linux itu mudah dan murah. Dengan menginstal salah 
satu distro, misalnya Red Hat atau Mandrake, sistem Linux Anda sudah siap dijadikan 


server database berbasis web. 


| AMP adalah singkatan dari Linux- 
Apache-MySOL-PHP. Istilah ini 
mulai dikenal di kalangan programer 
Jerman kemudian merebak di kalangan 
programer web sedunia. Situs-situs 
khusus yang membahas masalah ini 
banyak sekali termasuk di dalamnya 
http:.//www.onlamp.com. Akronim 
LAMP juga semakin meluas artinya. Ia 
bisa menjadi Linux-Apache-MySOL- 
Perl, Linux-Apache-MySOL-Python, 
atau bahkan menjadi Linux-Apache- 
MySOL-Ruby. Tapi dalam pembahasan 
kita ini, definisi pertama yang akan kita 
gunakan. 

Terlepas dari maksud akronim yang 
dipakai, LAMP adalah tempat yang 
nyaman untuk mengembangkan 
software berbasis web. Apache adalah 
web server yang kompak, modular, 
mengikuti standar protokol HTTP, dan 
tentu saja sangat digemari. Kesimpulan 
ini bisa didapatkan dari jumlah 
pengguna yang jauh melebihi para 
pesaingnya. Sesuai hasil survai yang 
dilakukan oleh Netcraft, bulan Juni 
2003 saja jumlahnya tidak kurang dari 
63% pangsa web server yang berjalan 
di Internet. Ini berarti jika semua web 
server selain Apache digabung, masih 
belum bisa mengalahkan jumlah 
Apache. Saat ini ada dua versi Apache 
yang bisa dipakai untuk server 
produksi, yaitu versi 2.0 dan versi 
1.3. Anda bisa menggunakan salah 
satu dari keduanya. 

PHP adalah bahasa pemrograman 
serbaguna yang sangat cocok untuk 
pemrograman web karena bisa langsung 
disisipkan dalam halaman HTML. 
Kepopuleran PHP bisa dilihat 
indikasinya dari jumlah domain yang 
memakai PHP. Masih dari hasil survai 
Netcraft, sampai bulan Mei 2003, PHP 
digunakan oleh nyaris 13 juta domain. 
Gejala lain yang bisa diamati adalah 


munculnya berbagai user group dan 
situs yang mengkhususkan diri 
membahas PHP. Kelebihan PHP 
dibandingkan dengan bahasa pemrog- 
raman yang lain misalnya adalah 
dukungan terhadap berbagai protokol. 

Sebutkan saja misalnya FTP, IMAP, dan 

LDAP. Kebutuhan akses database server 

juga difasilitasi untuk berbagai database 

server yang ada, misalnya mSOL, 

ODBC, PostgreSOL, dan MySOL tentu 

saja. 

MySOL adalah server database yang 
mendukung standar sintaksis ANSI SOL 
99. Beberapa fitur yang penting dari 
MySOL adalah: 

@ Cross-platform support, MySOL bisa 
bekerja di berbagai sistem operasi. 

@ Mendukung transaksi, beberapa 
perintah bisa digabung menjadi satu 
kesatuan. 

@ Independent storage engines, Anda 
bisa memilih sistem penyimpanan 
database dalam berbagai format 


-A Konsole «3» 


zZ 
Dengan konfigurasi ini root direktori httpd server akan terletak E 


pada © Ņ-- Test Page for Apache Installation - Konqueror 


dukung 
dikomg Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 


. Kompil 
# make 


E> Location FA http://localhost 


Daftar 
# finc 


Berikad to this directory and replace this page. 


# make 


misalnya InnoDB, MyISAM, dan 
sebagainya. 

@ Query caching. 

@ Replication. 

@ Full-text indexing and searching. 


MySQL adalah database kelas ringan 
berat yang sangat populer di dunia web. 
Ringan karena unjuk kerjanya yang 
cepat, berat karena tidak hanya dipakai 
untuk aplikasi-aplikasi kecil. MySQL 
sendiri tersedia dengan dua versi lisensi, 
yaitu GPL dan Komersial. Untuk lebih 
jelasnya Anda bisa melihat situs resmi 
MySOL di http:/www.mysql.com/. 

Beberapa paket yang siap pakai 
dengan platform LAMP juga sudah 
tersedia di Internet. Yang harus 
dilakukan adalah memodifikasi dan 
kustomisasi paket tersebut sesuai 
dengan kebutuhan kita. 

Tilik saja persaingan ketat antara 
phpnuke dan postnuke untuk membuat 
aplikasi situs portal secara cepat. Dalam 


Seeing this instead of the website you expected? 


Daftar 


ianea This page is here because the site administrator has changed the configuration of this web server. Please contact the person responsible 
y for maintaining this server with questions. The Apache Software Foundation, which wrote the web server software this site administrator is 
file. using, has nothing to do with maintaining this site and cannot help resolve configuration issues. 


dengar 
instal 
pada 3 The Apache documentation has been included with this distribution. 
dengar 

# diffi 
# rm f 


. Menjal 
# /usr 


o Menyal 
"lamp.setu 


Loading complete 
: a synonym for -t -D DUMP VHOSTS 


: run syntax check for config files 


You are free to use the image below on an Apache-powered web server. Thanks for using Apache! 


“AA PAC 


fariz:/usr/local/src/httpd-2.0.464# /usr/local/apache/bin/apachectl start 


fariz:/usr/local/src/httpd-2.0.4614 J 


£ 
Oo 
ap x " J Cà 
4 ESA GO MRS EKA 
If you can see this, it means that the installation of the Apache web server software on this system was successful. You may now add content 
a| 
v 





2 Gambar 1. Test page Apache web server 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX SEPTEMBER 2003 35 





Pilah-pilih Database di Linux 


golongan ini bisa juga disebut proyek 
phpreactor dan phpweblog yang lebih 
kecil skop komunitasnya. Untuk aplikasi 
manajemen database bisa dipakai 
phpmyadmin untuk database MySOL, 
versi untuk database PostgreSOL pun 
juga tersedia. Bagi yang tertarik dengan 
webmail ada pilihan Basilix, sguirrelmail, 
atau IMP. Aplikasi forum diskusi phpBB 
dan phorum juga siap digunakan. 
Dengan kata lain, aplikasi apapun yang 
akan Anda bangun sudah tersedia 
berbagai library dan aplikasi yang siap 
untuk diintegrasikan. 


Instalasi LAMP 

LAMP adalah platform bebas. Anda 
bebas memilih software yang disukai. 
Termasuk Anda bebas memilih cara 
instalasi yang menurut Anda lebih baik. 
Karena demikian banyak distribusi Linux 
yang tersedia dan masing-masing 
mempunyai aturan yang tidak sama, 
maka pada artikel ini hanya akan dibahas 
instalasi menggunakan paket manajemen 
software milik Red Hat dan instalasi dari 
kode sumber secara langsung. Mengapa 
mesti Red Hat? Karena secara de facto 
distribusi Red Hat telah menjadi standar 
distribusi Linux dan mempunyai 
komunitas yang besar. Selain itu, banyak 
distro Linux yang merupakan turunan 
langsung dari Red Hat. 

Bagi pembaca yang bukan pengguna 
Red Hat masih bisa mengikuti tulisan ini 
dengan menginstal dari kode sumber. 
Meskipun bagi sebagian orang cara ini 
dianggap sulit dan bertele-tele. Akan 
tetapi dengan mengikuti tulisan ini, Anda 
akan bisa menginstal lingkungan 
pengembangan aplikasi web Anda tanpa 
banyak mendapatkan kesulitan. 

Asumsi yang diambil adalah Anda 
sudah menginstal sistem operasi Linux 
Anda dengan benar. Sumber informasi 
yang bisa dipakai untuk menginstal 
Linux di komputer Anda adalah edisi- 
edisi majalah /InfoLINUX terdahulu atau 
Buku Mini InfoLINUX Red Hat9. Jika 
pada saat instalasi Linux Anda sudah 
memilih aplikasi server, database dan 
development, kemungkinan besar 
Apache, MySOL, dan PHP sudah 
terinstal dengan baik. 


36 InroLINUX SEPTEMBER 2003 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Instalasi dengan RPM di Red Hat 
Ini adalah cara termudah yang bisa 
digunakan jika distro Linux yang Anda 
gunakan mendukung RPM. Dalam 
kasus Red Hat—penulis memakai Red 
Hat 9—Anda memerlukan CD pertama 
dan kedua dari tiga CD distribusi. Anda 
bisa mendapatkan CD tersebut dari 
situs Red Hat atau dari buku Red Hat 
yang diterbitkan majalah /nfolLINUX 
yang menyertakan 3 CD Red Hat 9. 
Apache, MySOL, dan PHP juga 
disertakan dalam CD InfoLINUX edisi 
September 2003 ini. Atau jika Anda 
ingin mencari versi terbaru, download 
saja file-file yang diperlukan dari situs 
download atau dari http://rpmfind.net. 
Jika langkah terakhir ini yang ingin 
Anda lakukan, coba cari daftar file 
berikut, 

@ httpd-2.0.40-21.i386.rpm, paket ini 
berisi web server Apache versi 2. 

@ php-4.2.2-17.1386.rpm, paket ini 
berisi modul bahasa pemrograman 
web php untuk Apache web server. 

@ mysgli-3.23.54a-11.i386.rpm, berisi 
program-program klien yang 
digunakan untuk mengakses mysgl 
server. 

@ nmysgl-server-3.23.54a- 
11.i386.rpm, adalah database server 
mysql. 

@ php-mysgl-4.2.2-17.1386.rpm, yang 
terakhir ini adalah modul library php 
untuk mengakses server database 
MySOL. 


Paket pelengkap di bawah ini boleh 
Anda download juga, akan tetapi tidak 
harus ada. 

@ redhat-config-httpd-1.0.1- 
18.noarch.rpm, berisi program untuk 
mengonfigurasi web server Apache 
dengan /nterface grafis. 

@ httpd-manual-2.0.40-21.1386.rpm, 
berisi manual web server Apache. 

@ php-manual-4.2.2-1/.1386.rpm, 
berisi manual bahasa pemrograman 


php. 


Jika Anda mempunyai CD distribusi 
Red Hat, siapkan! Dan bagi Anda yang 
sudah men-download file-file yang 
diperlukan, salin ke satu direktori dan 


www.infolinux.web.id 


ubah direktori aktif Anda ke direktori 
tersebut agar memudahkan Anda. 
# rpm -ivh httpd-2.0.40-21.1386.rpm 


Jika paket software tersebut sudah 
terinstal di sistem Anda, respons yang 
akan didapatkan kira-kira seperti ini, 
warning: httpd-2.0.40-21.1386.rpm: V3 DSA 
signature: NOKEY, key ID db42a60e 
Preparing... 

#EREEE ERA EREE KAA EE REA A ARA (100901 
package httpd-2.0.40-21 is 
already installed 


jalankan server Apache, 
# letc/init.d/httpd start 


kemudian akses server dengan browser, 
dengan mengisikan pada address/ 
location bar url berikut, (hasilnya 
ditunjukkan pada gambar 1) 
http://localhost/ 


Jika Anda memerlukan dokumentasi 
Apache dan interface konfigurasi 
Apache, jalankan perintah berikut, akan 
tetapi jika tidak lewati saja. 

# rpm -ivh httpd-manual-2.0.40-21.1386.rpm 
# rpm -ivh redhat-config-httpd-1.0.1- 
18.noarch.rpm 


Berikutnya adalah instalasi PHP dan 

server database MySOL, 

# rpm -ivh php-4.2.2-17.1386.rpm 

# rpm -ivh —nodeps mysgl-3.23.54a- 
11.i386.rpm 

# rpm -ivh mysgl-server-3.23.54a- 
11.i386.rpm 

# rpm -ivh php-mysgl-4.2.2-17.1386.rpm 


Tiga paket yang terakhir terletak di CD 
kedua. Paket mysgl-3.23.54a-11 
bergantung kepada paket perl-DBD- 
MySOL. Sedangkan paket perl-DBD- 
MySOL sendiri bergantung kepada file 
library libmysglclient.so.10 yang dimiliki 
paket mysgl-3.23.54a-11. Option — 
nodeps diperlukan untuk melepas 
keterkaitan melingkar ini. 

Periksa apakah php dan modul php- 
mysql sudah aktif dengan melakukan 
langkah-langkah berikut ini, 

# cd /var/www/html/ 
# cat » index.php 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Pilah-pilih Database di Linux 


kd phpinfo() -Mozilla 


Eile Edit View Go Bookmarks Tools Window Help 


& Home EBookmarks $ Red Hat Nemo: 2ISuppon 2IShop EIProducis Training 


=. 5x) vE - Mozilla 
Eile Edit View Go Bookmarks Tools Window Help 


@,00 0 Emre ŽŽ ě Je Yo Ii 


di Home Bookmarks “+ Red Hat Network E3Suppot E3Shop EIProducts ETraining 





2 Gambar 2. Halaman info PHP 


<?php 
phpinfol): 
2 


Tekan tombol Ctrl--d secara 
bersamaan untuk mengakhiri file. 
Kemudian restart web server. 

# letc/init.d/httpd restart 


Akses dengan browser url http:// 


localhost/index.php. Lihat informasi pada 


halaman web yang ditunjukkan pada 
Gambar 2 dan Gambar 3. 

Sampai di sini, selesai sudah proses 
instalasi lingkungan kerja dengan LAMP 
melalui paket RPM Red Hat. Berikut ini 
petunjuk instalasi dari kode sumber. 


Instalasi dari kode sumber 

Bagi pembaca yang suka tantangan dan 

tidak mendukung paket rpm bisa 

mencoba menginstal dari kode sumber. 

Dapatkan terlebih dahulu file-file kode 

sumber yang diperlukan dari url-url 

berikut, 

@ http://mirrors.ccs.neu.edu/Apache/ 
dist/httpd/httpd-2.0.46.tar.gz 

@ http://mysgl.cbn.net.id/Downloads/ 
MySOL-4.0/mysgl-4.0.13.tar.gz 

@ http://my.php.net/distributions/php- 
4.3.2.tar.bz2 


Jika url-url tersebut tidak bisa diakses 
Anda bisa mencari mirror-mirror lain dari 
situs-situs resmi masing-masing soft- 
ware. Salin semua file tersebut ke 
direktori /usr/local/src/. 





2 Gambar 3. Informasi modul mysql pada PHP 


# cp httpd-2.0.46.tar.gz /usr/local/src/ 
# cp mysgl-4.0.13.tar.gz /usr/local/src/ 
# cp php-4.3.2.tar.bz2 /usr/local/src/ 


Pertama, kita akan menginstal Apache 
web server. Ikuti langkah-langkah berikut 
ini, 

1. Uraikan file terkompresi di direktori / 
usr/local/src/ 

# cd /usr/local/src/ 

# tar -xzvt httpd-2.0.46.tar.gz 


2. Konfigurasi kode sumber sesuai dengan 
lingkungan di mana Anda bekerja, 
# cd httpd-2.0.46 
# .Iconfigure — prefix = /usr/local/apache 
— enable-so 


Dengan konfigurasi ini root direktori 
httpd server akan terletak pada direktori 
/usr/local/apache/. Pilihan —enable-so, 
mengaktifkan dukungan terhadap 
modul shared object. Tujuannya agar 
nanti PHP bisa dikompilasi sebagai 
modul dari apache. 


3. Jalankan proses kompilasi dan 


instalasi. 
# make 
# make install 


Perintah make akan mengompilasi 
semua kode sumber, kemudian 
perintah make install akan menyalin 
program-program hasil kompilasi ke 
direktori masing-masing sesuai tempat 
yang telah ditentukan pada proses 
konfigurasi. 


www.infolinux.web.id 


4. Salin skrip startup ke direktori startup, 
# cp support/apachectil /etc/init.d/ 
# chmod 755 /etc/init.d/apachectl 


Jika direktori /etc/init.d/ tidak ada 
dalam distribusi Linux Anda, lewati 
saja langkah ini. 

5. Jalankan web server Apache dengan 
perintah, 
# letc/init.d/apachectl start 


Jika distro yang Anda pakai tidak 
memiliki direktori /etc/init.d/ gunakan 
perintah, 

# lusr/local/apache/bin/apachectl start 


Kemudian coba akses dengan 
browser alamat http://localhost. 
Mestinya Anda sudah bisa melihat 
halaman Test page Apache. 
Tambahkah perintah ini ke dalam file / 
etc/rc.local agar setiap kali sistem 
berjalan web server akan dijalankan. 


Kedua, kita akan menginstal MySOL. 
1. Seperti langkah instalasi Apache, 

yang harus dilakukan terlebih dahulu 

adalah mengurai file. 

# cd /usr/local/src/ 

# tar -xzvf mysgl-4.0.13.tar.gz 


2. Lakukan persiapan kompilasi dengan 


menjalankan perintah, 

# cd mysgl-4.0.13 

# groupadd mysql 

# useradd -g mysql -d /var/lib/mysgl mysql 
# .Iconfigure — prefix = /usr/local/mysgl — 


InroLINUX SEPTEMBER 2003 37 





Pilah-pilih Database di Linux 


localstatedir = /var/liblmysgl — with- 
mysqld-user = mysql 


Perintah groupadd dan useradd 
berfungsi untuk menambahkan user 
dan grup ke dalam sistem. User dan 
grup ini digunakan untuk menjalankan 
server mysql. Dan dipakai pada 
langkah konfigurasi di baris terakhir 
langkah nomor 2. Username yang 
akan menjalankan mysqld disebutkan 
dengan opsi —with-mysqld- 
user = mysql. 

. Kompilasi dan instalasi, 

# make 

# make install 


. Salin file konfigurasi 
# cp support-files/my-medium.cnf /etc/ 
my.cnf 


. Inisialisasi database server 
# .Iscripts/mysgl install db 


Sistem akan menanggapi dengan 
pesan, 

Preparing db table 

Preparing host table 

Preparing user table 

Preparing func table 

Preparing tables priv table 

Preparing columns priv table 
Installing all prepared tables 
030622 0:12:43 /usr/local/mysgl/ 
libexec/mysgld: Shutdown Complete 


To start mysqld at boot time you have to 
copy support-files/mysgl.server to the 
right place for your system 


PLEASE REMEMBER TO SET A PASS 
WORD FOR THE MySOL root USER ! 

This is done with: 
lusr/local/mysgl/bin/mysgladmin -u root 
password 'new-password' 
lusr/local/mysgl/bin/mysgladmin -u root -h 
fariz password 'new-password' 

See the manual for more instructions. 


You can start the MySOL daemon with: 
cd /usr/local/mysgl : /usr/local/mysgl/bin/ 


mysgid safe & 


You can test the MySOL daemon with the 


InroLINUX SEPTEMBER 2003 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





benchmarks in the 'sgl-bench' 
directory:cd sgl-bench : perl run-all-tests 


Please report any problems with the /usr/ 
local/mysgl/bin/mysglbug script! 


The latest information about MySOL is 
available on the web at http:// 
www.mysgl.com 

Support MySOL by buying support/ 
licenses at https://order.mysgl.com 


. Berikutnya adalah mengubah 


kepemilikan file dan direktori untuk 
user mysql, 

# chown -R root /usr/local/mysgl/ 

# chown -R mysql /var/lib/mysal/ 

# chgrp -R mysql /usr/local/mysql/ 


. Salin skrip startup dan file konfigurasi, 


# cp support-files/mysql.server /etc/ 
init.d/mysgl 
# chmod 755 /etc/init.d/mysgl 


. Jalankan server dengan perintah, 


# letc/init.d/mysagl start 


Atau jika perintah di nomor / gagal, 
atau di sistem Anda tidak terdapat 
direktori /etc/init.d/ gunakan perintah 
berikut, 

# lusr/local/mysgl/bin/mysgld safe — 
user = mysql& 


Tambahkan juga baris perintah 
tersebut pada file /etc/rc.local, agar 
setiap kali komputer menyala mysql 
server akan diaktifkan. 


. Pada tahap ini user root yang 


berperan sebagai administrator 
database belum mempunyai pass- 
word. Untuk menentukan password 
gunakan program mysqladmin. 

# lusr/local/mysql/bin/mysqladmin -u root 
password 'rootpass' 


Ketiga, instalasi PHP. 


. Mengurai paket PHP, 


# cd /usr/local/src/ 
# tar -xjvf php-4.3.2.tar.bz2 


2. Persiapan kompilasi 


# cd /usr/local/src/php-4.3.2 
# .Iconfigure —with-apxs2 = /usr/local/ 


www.infolinux.web.id 


apache/bin/apxs —with-pear —with- 
mysql = /usr/local/mysgl/ 


Konfigurasi seperti ini akan 
menjadikan php sebagai modul web 
server Apache. Pilihan — with-pear 
diberikan untuk menginstal PEAR 
(PHP Extension and Application 
Repository). Library ini menyediakan 
kelas-kelas serbaguna yang akan 
sering Anda pakai. 

3. Lakukan proses kompilasi dan 
instalasi 
# make 
# make install 


4. Salin file konfigurasi 
# cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini 


Terakhir, integrasikan PHP ke 
konfigurasi Apache dan lakukan 
pengujian. 

1. Edit file konfigurasi Apache. 
# vim /usr/local/apache/conf/httpd.conf 


Tambahkan baris berikut ke dalam file 
tersebut, 
AddType application/x-httpd-php .php 


2. Restart Apache web server, 
# lusr/local/apache/bin/apachectl restart 


atau 
# letc/init.d/apachectl start 


3. Buat skrip php yang berisi fungsi 
phpinfol) seperti yang disebutkan di 
depan dan letakkan di direktori /usr/ 
local/apache/htdocs/. Kemudian akses 
skrip tersebut dengan browser. 
Misalnya nama skrip adalah 
phpinfo.php maka skrip dapat 
dipanggil seperti ini, 
http://localhost/phpinfo.php 


Tahap selanjutnya, untuk bisa 
mengembangkan aplikasi berbasis web 
anda perlu mempunyai pengetahuan 
beberapa hal: HTML, Protokol HTTP, 
PHP, dan SOL. Mungkin beberapa 
pengetahuan tambahan juga Anda 
perlukan misalnya Javascript dan CSS. 

Ikuti artikel-artikel selanjutnya di 
InfoLINUX! Dan selamat bekerja.ĝ 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Server Database PostgreSOL 


Jika kita bicara database untuk web, nama PostgreSOL kalah populer dari MySOL. Tapi 
untuk urusan aplikasi database besar, PostgreSOL tidak boleh dianggap enteng, sehingga 
Rumah Sakit Pertamina Jaya memilhnya. Kini Anda pun bisa mencobanya. 


b ostgreSOL atau lebih singkatnya 
disebut postgres, adalah database 
server yang sering disebut-sebut sebagai 
database open source paling mutakhir. 
Meski tidak sepopuler database server 
semacam MySOL atau bahkan Oracle, 
postgres mempunyai pengguna fanatik 
yang tidak sedikit. 

Semua database server terkenal 
mempunyai sejarah yang sangat 
panjang, tidak terkecuali postgres. 
Sejarah panjang postgres dimulai dengan 
proyek yang dipimpin oleh seorang 
profesor di Universitas Barkeley, 
bernama Michael Stonebraker. Proyek ini 
disponsori oleh beberapa institusi besar 
di Amerika semacam DARPA (Defence 
Advanced Research Projects Agency). 
Implementasi postgres dimulai pada 
tahun 1986. Versi yang fungsional dan 
telah bisa dipakai diselesaikan sekitar 
setahun kemudian. Proyek ini ditutup 
secara resmi pada tahun 1994 dengan 
versi terakhir 4.2. 

Di tahun itu juga dua mahasiswa 
barkeley, yaitu Andrew Yu dan Jolly 
Chen menambahkan interpreter SOL 
pada postgres. Selain itu, mereka juga 
melakukan perbaikan-perbaikan terhadap 
bug yang ada dan perubahan untuk 
menaikkan unjuk kerja. Versi postgres 
yang ditambahkan kemampuan SOL ini 
diberi nama Postgres95. Yang kemudian 
dipublikasikan di kalangan pengguna 
Internet di tahun 1995. 

Karena dirasakan nama Postgres95 
sudah tidak sesuai lagi, dipilih sebuah 
nama baru yang tidak mewakili tahun 
tertentu, yaitu PostgreSOL. Nama ini 
dipilih untuk menunjukkan adanya 
hubungan antara proyek postgres awal 
dan versi terakhir yang mempunyai 
kemampuan SOL. Dan Versi awal untuk 
nama baru ini diberikan 6.0, karena 
Postgres95 dianggap versi 5.0. 
Perubahan besar postgres dengan nama 
baru ini adalah fitur-fitur tambahan yang 


bersesuaian dengan standar SOL 92, 
misalnya adanya primary key, type 
casting, dan sebagainya. Perbaikan dan 
penambahan tipe data, misalnya date/ 
time dan dukungan terhadap tipe data 
geometry. Fitur-fitur lain yang tidak 
terdapat di versi sebelumnya juga 
ditambahkan seperti subselect, con- 
straint, dan trigger. 

Sejarah tinggal sejarah, kita harus 
melihat masa depan database server 
yang satu ini. Saat ini postgres 
mempunyai versi /.3. Para developer inti 
berharap pada versi ini postgres sudah 
bisa memenuhi kebutuhan akan sebuah 
database server yang bisa menggantikan 
database komersial. 

Saat ini, proyek postgres dikomandoi 
oleh 5 orang, yaitu Marc Fournier, Tom 
Lane, Vadim Mikheev, Bruce Momjian, 
dan Jan Wieck. 

Mungkin yang paling menawan dari 
database server ini adalah kemampuan 
Object-relational-nya. Dengan fasilitas ini, 
kita bisa membuat tabel yang 
menurunkan dari struktur tabel yang lain 
dan cukup menambahkan beberapa 
atribut yang belum ada di tabel asal. 
Daftar fitur dari postgres menurut situs 
resminya dapat Anda lihat pada daftar 
berikut: 

@ Fully ACID compliant. 

@ ANSI SQL compliant. 

@ Referential Integrity. 

@ Replication (non-commercial and 
commercial solutions) allowing the 
duplication of the master database to 
multiple slave machines. 

Native interfaces for ODBC, JDBC, C, 
C+ +, PHP, Perl, TCL, ECPG, 
Python, and Ruby. 

Rules. 

Views. 

Triggers. 

Unicode. 

Seguences. 

Inheritance. 


www.infolinux.web.id 





Pilah-pilih Database di Linux 


@ Outer Joins. 

@ Sub-selects. 

@ An open API. 

@ Stored Procedures. 

@ Native SSL support. 

@ Procedural languages. 

@ Hot stand-by (commercial solutions). 

@ Better than row-level locking. 

@ Functional and Partial indexes. 

@ Native Kerberos authentication. 

@ Support for UNION, UNION ALL and 
EXCEPT gueries. 

@ Loadable extensions offering SHAT1, 


MD5, XML, and other functionality. 

@ Tools for generating portable SOL to 
share with other SOL-compliant 
systems. 

@ Extensible data type system providing 
for custom, user-defined datatypes 
and rapid development of new 
datatypes. 

@ Cross-database compatibility func- 
tions for easing the transition from 
other, less SOL-compliant RDBMS. 


Kebutuhan yang harus dipenuhi untuk 
menjalankan postgres pun tidak terlalu 
banyak, Anda bisa menggunakan mesin- 
mesin berbasiskan processor Intel 
dengan sistem operasi Linux. Dan juga 
memerlukan ruang bebas di harddisk 
sekitar 65 MB untuk meletakkan paket 
kode sumber jika Anda ingin 
menginstalasi dari kode sumber. Untuk 
instalasi dari paket binary diperlukan 
ruang lega sekitar 15 MB. Jumlah ruang 
yang diperlukan untuk setiap database 
yang dibuat adalah sekitar 5 kali ukuran 
data jika disimpan sebagai file text. Jadi 
misalnya, Anda mempunyai data sebesar 
5 MB, maka Anda harus menyiapkan 
space sebesar 25 MB. 

Postgres juga sudah banyak 
diimplementasikan pada proyek-proyek 
yang cukup besar, paling tidak proyek 
yang saya ketahui dengan mata kepala 
saya sendiri adalah untuk database 


InoLINUX SEPTEMBER 2003 39 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 








Pilah-pilih Database di Linux 


rumah sakit dan database sebuah 
lembaga bimbingan belajar. 


Instalasi PostgreSOL 


Instalasi dengan RPM 

Untuk melakukan instalasi dari paket 

RPM Anda bisa mendapatkan file-file 

paket dari CD-ROM yang disertakan. 

Posgres juga sudah disertakan oleh 

distro-distro besar, misalnya Mandrake 

dan Red Hat. Daftar file yang lengkap 

dalam format binary rpm adalah: 

@ postgresgl-/.3.3-1PGDG.i386.rpm 

@ postgresgl-contrib-/.3.3- 
1PGDG.i386.rpm 

@ postgresgi-devel-/.3.3- 
1PGDG.i386.rpm 

@ postgresgl-docs-/.3.3- 
1PGDG.i386.rpm 

@ postgresgl-jdbc-/.3.3- 
1PGDG.i386.rpm 

@ postgresgl-libs-/.3.3- 
1PGDG.i386.rpm 

@ postgresgl-pl-/.3.3-1PGDG.i386.rpm 

@ postgresgi-python-/.3.3- 
1PGDG.i386.rpm 

@ postgresgli-server-/.3.3- 
1PGDG.i386.rpm 

@ postgresgl-tcl-/.3.3- 
1PGDG.i386.rpm 

@ postgresgl-test-/.3.3- 
1PGDG.i386.rpm 


Dari sekian banyak file yang paling 
diperlukan untuk bekerja dengan database 
secara langsung adalah postgresal-libs- 
1.3.3-1PGDG.i386.rpm, postgresql- 
1.3.3-1PGDG.i386.rpm, dan postgresql- 
server-/.3.3-1PGDG.i386.rpm. 

Jalankan proses instalasi dengan 
perintah rpm, 

1. Install file library yang diperlukan 
Iroot@localhost redhat-91# rpm -ivh 
postgresgl-libs-7.3.3-1PGDG.i386.rpm 
Preparing... ##RRHHHHHHHHHHHHHHH 
#EEEEEEEEE RERE ERA [100%] 

1:postgresgl-libs #FEEEEEER 

#EREEEE BEE E REK EK EE RERE EKA AA 

#### [100%] 


2. Instal program-program pendukung 


postgres 
Iroot@localhost redhat-91# rpm -ivh 


40  InroLINUX SEPTEMBER 2003 


postgresgl-7.3.3-1PGDG.i386.rpm 
Preparing... ##RRHHHHHHHHHHHHHHH 
###44444444444444444444# [100%] 

1:postgresgi #HEHHEHHH 
KEEEEEEEEEEEEE RERE RERE KEK 
#### 1100961 


Instalasi dari file Tarball 

Instalasi dari kode sumber bisa dilakukan 

dengan mengikuti langkah-langkah yang 

bertahap dalam bagian ini. 

1. Download paket dari URI salah satu 
mirror, misalnya: 

ftp://ftp.be.postgresgl.org/ 

postgresgl/source/v7.3.3/postgresgl- 
1.3.3.tar.gz 


File-file yang diperlukan juga 
disertakan dalam CD /InfoLINUX 
edisi ini. 
2. Salin ke direktori /usr/local/src/ 
# cp postgresgl-7.3.3.tar.gz /usr/ 
local/src/ 


3. Persiapkan proses instalasi dengan 
mengurai file hasil download 
# cd /usr/local/src/ 
# tar -xzvf postgresgl-7.3.3.tar.gz 


4. Kerjakan proses konfigurasi kode 
sumber untuk dikompilasi. Pada 
tahap ini akan terjadi serangkaian 
pesan yang memberikan informasi 
library-library yang diperlukan. Jika 
ada salah satu library yang tidak 
ditemukan cobalah instal library 
tersebut. Misalnya library readline, 
zlib, dan sebagainya. Karena jika 
dalam langkah ini terjadi kegagalan 
Anda tidak akan bisa melanjutkan ke 
tahap selanjutnya. 

# .Iconfigure 


5. Jika langkah di atas bisa dilewati 
dengan sukses, jalankan proses 
kompilasi. 

# make 


6. Instal software pada direktori 
masing-masing. 


# make install 


7. Buat user sistem untuk menjalankan 
server postgres. 


www.infolinux.web.id 


# useradd -d /usr/local/pgsagl/ -s /bin/ 
bash postgres 


8. Mempersiapkan direktori untuk 
menyimpan database di direktori / 
usr/local/pgsgl/. 

# mkdir /usr/local/pgsgl/data 


9. Ubah kepemilikan direktori di bawah 
direktori yang telah dibuat di langkah 
nomor 8. 

# chown -R postgres /usr/local/pgsal/ 


10. Buat database sistem dengan 
menjalankan skrip initdb. 
# su - postgres 
$ /usr/local/pgsgl/bin/initdb -D /usr/ 
local/pgsql/data/ 


11. Jalankan server dengan menjalankan 
program postmaster. 
$ /usr/local/pgsgl/bin/postmaster -D / 
usr/local/pgsql/data/ > logfile.server 
2581 & 
$ logout 


12. Jika terdapat direktori /etc/init.d di 
Linux yang Anda gunakan, bisa 
Anda gunakan skrip startup yang 
terletak di direktori contrib/. 

# cp contrib/start-scripts/linux /etc/ 
init.d/postgresgl 
# chmod 755 /etc/init.d/postgresgl 


Dengan skrip ini dengan mudah 
menjalankan, mematikan, dan 
melihat status server. 

# letc/init.d/postgresgl start 

# letc/init.d/postgresgl stop 

# letc/init.d/postgresgl status 


Menggunakan PostgreSOL 
Untuk mempermudah bekerja dengan 
postgres masukkan direktori program- 
program binary postgres ke dalam variabe 
lingkungan PATH. Untuk kasus instalasi 
dari rpm letak file-file binary sudah berada 
di direktori yang disebutkan dalam 
variabel tersebut. Akan tetapi untuk Anda 
yang menginstal dari kode sumber, Anda 
perlu menentukan secara eksplisit lokasi 
file-file binary postgres berada. 

$ export PATH = SPATH:/usr/local/pgsgl/bin/ 
:Jusr/local/pgsgl/bin/ 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 








Linux dalam Dunia Kerja 


IBM $390 dan SuSE Linux, 


kem 
Na 
u 
i l 
e a 
Z L 


Perpaduan Menawan 


Pembelian mainframe dilakukan PT Swadarma Duta Data (SDD) 
dengan harapan mesin itu bisa dijual ke setiap kustomernya. Dan 
Linux merupakan sistem operasi pilihan guna menunjang 
kegiatan sehari-hari SDD. 


ami hanya membutuhkan waktu 

lima menit saja untuk sampai ke 

kantor SDD yang terletak tidak 
jauh dari kantor redaksi /nfoLINUX. Letak 
SDD diapit dua jalan yang cukup ramai, 
jalan Kramat Raya dan jalan Raden Saleh. 
Sesampai di kantor SDD, kami langsung 
menuju lantai 6 gedung tempat semua 
kegiatan SDD dilakukan. Di SDD kami 
berjumpa dengan Senior Manager PT 
Swadarma Duta Data, Mastrialdi atau 
akrab dipanggil Dedi dan System 
Enginner PT Swadarma Duta Data, Andri 
Darmawan. 

Perjalanan bisnis anak perusahaan 
Bank BNI ini terus berkembang mengikuti 
cepatnya perkembangan dunia TI. Mulai 
dari bisnis pengembangan aplikasi, 
networking, sampai ASP telah dilakukan 
SDD. Dan perkembangan TI juga yang 
akhirnya membuat SDD rela 
mengeluarkan uang cukup besar untuk 
membeli sebuah mainframe. Mainframe 
yang dibeli SDD merupakan mainframe 
generasi keenam IBM S390. 

Bukan tidak ada sebab pembelian 
mesin berkapasitas besar itu. Dengan 
pembelian mainframe itu diharapkan, 
SDD bisa ‘menjual’ mesin itu ke 
kustomernya. Penyebab lainnya, SDD 
ingin fokus berbisnis di dunia ASP 
(Application Service Provider). Untuk 
diketahui, sejak tahun 2001, dan SDD 
memutuskan untuk fokus bermain di 
dunia ASP itu. “Kita bergerak dari tahun 
2001 dengan konsep ASP. Salah 
satunya dengan menjual jasa main- 
frame,” kata Dedi. 

Selidik punya selidik ternyata bermain 
di dunia mainframe sudah cukup lama 
dilakukan SDD. Dan itu dilakukan SDD 
terhadap Bank BNI. Mainframe di bank 


42 InroLINUX SEPTEMBER 2003 


BNI digunakan untuk menjalankan 
aplikasi kartu kredit. “Kita juga banyak 
main di mainframe, untuk BNI, sampai 
saat ini kita masih main disana (main- 
frame—Red.) untuk aplikasi kartu kredit,” 
jelas Dedi. Dan penjualan jasa mainframe 
bukan penjualan jasa pertama yang 
dilakukan SDD. Sebelumnya, SDD juga 
telah menjual jasa programming, 
membuat aplikasi, dan lainnya. 


Pengembangan aplikasi 
Sudah banyak aplikasi yang 
dikembangkan SDD. Contoh aplikasi 
yang telah mereka kembangkan, aplikasi 
Dana Pensiun. SDD mengembangkan 
aplikasi Dana Pensiun menggunakan 
Microsoft Visual Basic. Dedi mengaku, 
tidak semua jasa yang ditawarkan SDD 
dikembangkan sendiri. Khusus untuk 
mainframe, SDD hanya melakukan 
kustomisasi. “Untuk PC kita develop 
sendiri, sedangkan untuk mainframe kita 
kustomisasi. Jadi, produknya dari luar, 
ditaruh di sini (di SDD—Red.), lalu kita 
melakukan kustomisasi,” tambah Dedi. 
Tahun 1994 SDD membuat sebuah 
aplikasi yang berjalan di Linux untuk 
delivery channel-nya cabang di salah 
satu kustomernya. Dan kabar terakhir, 
SDD telah mebuat aplikasi yang running 
di Linux untuk pembayaran pajak online. 
“Kustomer kita, beberapa bank-bank, 
kalau dia invest sendiri tidak signifikan 
dengan return yang dia dapat, akhirnya 
dia sewa per transaksi ke kita. Jadi, dia 


transaksi di sana, kita olah, dan kita yang 


melarikannya ke pajak. Dan kustomer 
hanya membutuhkan browser,” kata 
Dedi. 

Dedi mengaku dirinya mengeluti 
dunia development di SDD hingga 


www.infolinux.web.id 


tahun 1997. Dan khusus untuk proses 
development, Dedi merasa kesulitan , 
karena perkembangan IT yang berjalan 
begitu cepat. Artinya, banyak bahasa- 
bahasa pemrograman yang dulunya 
berjaya, kini sudah tidak bisa digunakan 
lagi. Contohnya, Clipper. “Dulu, sekitar 
tahun 1990-an, kita memiliki program- 
mer clipper canggih-canggih, tetapi 
tidak sampai beberapa tahun habis itu 
clipper (sudah ditinggalkan orang),” 
kata Dedi. 

Kemudian masalah selanjutnya yang 
timbul ke atas permukaan, expertise? 
Mau tidak mau, suka tidak suka, SDD 
pun dipaksa untuk belajar lagi, 
khususnya mengenai tool 
pengembangan baru. "Terpaksa kita 
harus /earning lagi dengan new 
development tools baru. Kemarin kita 
menggunakan Foxpro, tetapi tidak 
sampai beberapa tahun, hanya 


| =" 





Heriyadi 





y 
2 Di mesin ini (IBM S390) SuSE Linux 
bersemayam 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





setahun, Foxpro tidak diproduksi lagi, 
kemudian bergerak ke Visual Basic,” 
tambah Dedi. 

Dampak cepatnya perkemabangan TI, 
skill set yang dimiliki SDD jadi tidak 
terpakai lagi. “Perkembangan itu 
membuat saya bertanya-tanya skill set 
kita jadi bagaimana. Dari awal kita sudah 
membuat skill set yang oke, oke, oke, ya 
habis, tidak terpakai lagi. Bukan 
orangnya menjadi bodoh, tetapi skill set- 
nya sudah tidak terpakai,” kata Dedi. 

Dan Dedi merasa hal itu tidak bisa 
dibiarkan. “Kita pun terpikir untuk 
menggunakan development tools apa 
yang di-support oleh semua platform. 
"Akhirnya, kita menggunakan Java. 
Java kita hitung-hitung, kita lihat, dan 
kita gunakan sebagai platform 
pengembangan,” kata Dedi. Dedi juga 
menjelaskan kebanyakan middle 
customer SDD masih bermain di 
website. Artinya, mereka masih 
mempermasalahkan platform, sedangkan 
untuk high-end customer mereka 
biasanya tidak mempermasalahkan 
platform-nya. 


Karakteristik kustomer 
Rasanya cukup wajar apabila kelas 
middle mempermasalahkan hal itu 
(platform), sebab sumber daya manusia 
yang mereka miliki pun terbatas. “Kalau 
kustomer yang small kan masih melihat 
tampilan user friendly-nyalah, ininyalah, 
dan server-nya masih mereka yang 
handle. Dan biasanya kalau small 
company orang Tl-nya tidak terlalu 
banyak. Praktis satu dua orang 
merangkap sebagai IT Manager, opera- 


Sejarah SDD 


tion, bla, bla, semualah. Sehingga kalau 
platform-nya terlalu berat pusing di 
mereka juga kan,” kata Dedi. 

Secara jujur Dedi mengakui untuk 
kustomer small company, SDD masih 
menggunakan Windows. Sedangkan 
untuk High-end customer, yang tidak 
begitu mengindahkan platform, 
menggunakan Linux. Dan para High-end 
customer SDD pun tahu bahwa platform 
server yang digunakan adalah Linux. 
Karena sebelumnya, SDD memberikan 
penjelasan dan komparasi mengenai 
platform apa saja yang mungkin 
digunakan kustomernya. "Saya juga 
memberi komparasi mengapa ini, 
mengapa itu,” jelas Dedi. 

Pemilihan platform untuk para 
kustomernya, dibebaskan oleh SDD. 
Artinya, kustomer yang memiliki IBM AS 
400 misalnya, mereka masih bisa 
menggunakan mesin itu. Atau kustomer 
yang memiliki software A dan hanya bisa 
berjalan di mesin A, SDD pun tidak akan 
mengubahnya. 

Pertanyaan pertama yang terlontar dari 
para kustomer SDD tentang penggunaan 
Linux, "Waduh, kita harus mengubah 
orang nih”. "Yang tadinya skill set orang 
di Windows, instal, blas, bles, selesai, 
sekarang berat. Linux itu kan boleh 
dibilang cukup berat, rese-lah, harus 
instal ini, configure ini, macam-macam 
kan,” kata Dedi. 

Yang kali pertama dilakukan SDD 
sebelum menentukan platform buat 
kustomernya, mereka melihat aplikasi 
penunjang bisnis kustomer. Terakhir, 
SDD baru melihat platform yang 
digunakan si kustomer. Tetapi, kalau 





PT Swadarma Duta Data (SDD) berdiri sejak tahun 1988. Awalnya, SDD 
merupakan salah satu Divisi TI Bank BNI 46. Kemudian di spin-off menjadi anak 
perusahaan Bank BNI. Sampai tahun 1994, SDD masih secara penuh memberikan 
layanan ke grup BNI. Tahun 1995 merupakan tahun dimana SDD mulai menjual 
layanannya selain ke bank BNI, meskipun masih coba-coba. Dan baru tahun 1997, 
SDD menjual layanan secara penuh keluar (selain bank BNI). 


Setelah berjalan beberapa tahun target pasar SDD pun berubah. Salah satu target 
SDD di tahun 2001, memiliki pangsa pasar lebih besar diluar dibandingkan 
didalam (Grup BNI). Bisnis yang ditawarkan SDD, mulai dari pengembangan 
aplikasi hingga pengoperasiannya. Setelah itu, SDD melebarkan sayapnya ke 
dunia networking. Dan sejak tahun 2001, SDD memfokuskan diri di dunia 
Application Service Provider (ASP) hingga saat ini. 


www.infolinux.web.id 








Linux dalam Dunia Kerja 


Heriyadi 


4 Senior Manager PT Swadarma Duta 


Data, Mastrialdi 


keduanya open, SDD pun akan 
merekomendasikan penggunaan Linux. 


Linux di SDD 


Lalu bagaimana pengimplementasian 
Linux di SDD. Menurut pengakuan Dedi, 
penggunaan Linux di SDD masih sebatas 
server saja dan itu masih dalam tahap 
pengembangan. Web server SDD sendiri 
masih menggunakan aplikasi berbasis 
Windows. Tetapi, Dedi menegaskan 
bahwa mereka sudah dalam tahap 
migrasi web server ke Linux. 

Sementara mesin yang di dalamnya 
telah berjalan Linux, baru Proxy saja. 
Untuk mail server, SDD masih 
menggunakan Microsoft Windows NT 
yang dikombinasikan dengan Lotus 
Note. Mengapa demikian? Karena konsep 
yang dijunjung Dedi mengenai 
penggunaan software di SDD, sebuah 
software dipelajari cukup berat, memakan 
waktu dan biaya, jangan sampai habis 
begitu saja. “Jadi, kita gunakan sesuatu 
yang memang untuk kelas middle bisa, 
kelas high pun bisa, contohnya Lotus 
Note,” kata Dedi. 

User di SDD masih menggunakan 
Windows. Dedi sendiri sebagai orang 
yang bertanggung jawab terhadap 
kegiatan TI di SDD tidak memper- 
masalahkan itu. “Penggunaan Windows 
di user bagi saya tidak masalah. Justru, 
kalau semua diubah menjadi Linux, saya 


InoLINUX SEPTEMBER 2003 43 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | 


| Feature | Tutorial 








Linux dalam Dunia Kerja 








mag (ENI 
(E 


w 
D 
5 
r 
w 


KN 


Bank C 


juga akan bertanya, sebab yang paling 
berat itu adalah mengubah kultur. 
Mereka selama ini dimanja dengan klik 
start, bla, bla, bla, dan Linux cukup 
berat penyesuaiannya. Karenanya saya 
lebih fokus menjual Linux keluar,” 
tambah Dedi. 

Linux yang dijual SDD terdapat di 
mesin raksasa milik SDD. Mainframe itu 
diinstalasikan SuSE Linux. Pengin- 
stalasian SuSE Linux tidak dilakukan 
sendiri oleh SDD, mengingat sumber 
daya manusia Linux yang dimiliki SDD 
masih terbatas. SDD dibantu oleh 
sebuah konsorsium IBM Indonesia, KPLI 
dan States IT. Yang mereka (konsorsium) 
lakukan hanya sebatas kompilasi kernel 
yang ada ke kernel 2.4.19. 











92 991 





9952 










po 
le -=a 
p 





1 \ 1 AA , 
BA 


Heriyadi 


Tempat penyimpanan data di IBM 
S390 


44 InroLINUX SEPTEMBER 2003 








ASP PT SDD 





Proses kompilasi pun dapat berjalan 
dengan baik. Tetapi kemudian, tim SDD 
melakukan instalasi ulang menggunakan 
kernel 2.4.7. Dan kernel itu merupakan 
kernel bawaan langsung dari SuSE. 
Instalasi ulang itu tidak berarti telah 
menyelesaikan masalah di SDD. 

Sebab manajemen SDD mengi- 
nginkan agar mainframe yang ada 
kinerjanya bisa dioptimalkan. “Karena 
para petinggi di tempat saya bekerja 
menginginkan performa IBM S390 
melebihi atau minimal sama dengan PC 
berbasis Intel,” kata Andri. Padahal kalau 
mau jujur, mainframe itu (IBM S390) 
dibuat di era spesifikasi komputer berapa. 
Jadi kasarnya, mau di-tuning sampai 
sedemikian rupa pun tetap performa 
sama. 

Andri sang System Engineer SDD 
pun akhirnya mencari informasi lain 
mengenai mainframe. Hasilnya, main- 
frame IBM memang bisa diinstalasikan 
Linux di dalamnya dan hanya bisa 
sebatas itu, kecuali mesin IBM seri Z. 
“Informasi lain yang saya dapatkan 
mengenai S390, memang mainframe itu 
hanya bisa menjalankan Linux dan hanya 
sebatas itu saja. Kecuali seri terbarunya 
IBM, seri Z, karena memang environ- 
ment-nya native buat Linux. Dan 
mungkin itu lebih oke lagi,” jelas Andri. 

Sampai akhirnya ada seorang expert 
yang mengatakan ke Andri bahwa 
mainframe memang tidak diperuntukkan 
pemrosesan perhitungan (fungsi 
matematis). Singkatnya, tujuan dibuatnya 
mainframe dan PC berbasis Intel berbeda. 


www.infolinux.web.id 





SWITCHING 


LEASED 
LINE 


LEASED 


SE | PAJAK 


LEASED 


E | OTHERS 


Untuk melihat performa sang Big Blue itu, 
tim SDD mengujinya menggunakan 
enkripsi. Hasilnya, menurut Andri, masih 
lebih baik mesin berbasis Intel. Dan hasil 
itu berbanding terbalik dengan pengujian 
dengan menjalankan aplikasi. “Ketika 
pengujian dilakukan menggunakan 
aplikasi, ternyata kinerja mainframe tidak 
kalah dengan mesin Intel. Dan hasilnya 
cukup oke,” kata Andri. 

Mengenai SDM Linux di SDD, Dedi 
mengatakan sulit untuk dibilang kurang 
ataupun cukup. Sebab, dibilang cukup 
juga nggak, Linux kan banyak sekali 
(distronya—Red.), dan kalau dibilang 
kurang, sejauh ini bisnis kita masih bisa 
kita cover. “Bisnis yang kita jalankan di 
Linux dengan orang-orang kita, sejauh ini 
masih oke,” ujar Dedi. Itu membuktikan 
dengan Linux banyak hal yang akan 
Anda dapatkan. 

Heriyadi (heriyadi@infolinux.co.id) 


Saya merupakan lulusan 
fakultas Ekonomi Universi- 
tas Andalas. Basic saya 
orang aplikasi, develop- 
ment. Saya mulai main di 
Unix sejak tahun 1994 dengan SCO 
Unix. 





Saya sangat merasakan bagaimana 
enaknya Unix itu kalau kita sudah 
mengerti filosofinya kayak apa. 
Memang awalnya berat, nginstal 
driver-nya berat, wah macam-macam 
lah, kayaknya rese gitu Iho. Tetapi, 
kalau sudah mendalami, terasa 
sangat enak. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 








LinuxTag 2003: 





LinuxTag 2003 





Antara Komunitas dan Bisnis 


Selama empat hari di 
pertengahan bulan Juli yang 
cukup hangat, sejumlah tokoh 
terkenal, pelaku bisnis, serta 
gerombolan hacker berkumpul 
di Karlsruhe untuk turut serta 
meramaikan LinuxTag 2003, 
acara akbar komunitas dan 
bisnis open source di Eropa. 


eolah telah menjadi tradisi, 

Linux Tag—pameran tahunan 

sekaligus seminar besar seputar 
tema Linux secara khusus dan open source 
secara umum—senantiasa dibanjiri 
pengunjung, baik sebagai peminat maupun 
penikmat Linux dan open source. 
LinuxTag tahun ini adalah yang kesembilan 
dan telah menyedot tidak tanggung- 
tanggung hingga 19.500 pengunjung, 
lebih banyak 40% dibandingkan LinuxTag 
tahun sebelumnya. 

Yang juga unik dari LinuxTag 2003 kali 
ini adalah mekanisme registrasinya. Tiket 
masuk dapat langsung diperoleh dengan 
mendaftar terlebih dulu via Internet. Jika 
tidak, ada pungutan sebesar Euro 10 
untuk biaya pendaftaran di tempat, 
termasuk bonus sebuah DVD LinuxTag. 
DVD ini adalah Knoppix DVD edisi khusus 
untuk LinuxTag yang bisa langsung di- 
boot untuk menikmati Linux, plus 4 GB 
aplikasi siap pakai. 

Komponen utama dari LinuxTag ada 
dua, yakni eksebisi (Messe) dan seminar 
(Kongress). Untuk kebutuhan eksebisi, 
tersedia arena seluas 8000 m2 yang 
dipadati oleh lebih dari seratus stand, baik 
dari proyek open source seperti Debian, 
KDE, GNOME, maupun dari kalangan 
bisnis seperti HP, AMD, dan Sun. Untuk 
seminarnya sendiri, terdapat tiga aula besar 
dan satu forum khusus yang masing- 
masing menghadirkan hingga tujuh topik 
presentasi per hari. Dalam gelar presentasi 
ini, tidak kurang dari tokoh ternama seperti 
John “Maddog” Hall, Hans Reiser, dan 
Rasmus Lerdorf ikut ambil bagian. Dan 


redhat 


Red Hat Magazin 


Ausgabe Len, 
mel. Red Hat y 
Intan. 





2 Red Hat, si topi merah 


masih seperti yang lalu-lalu, tema yang 
diangkat adalah Where Business Meets 
Community. 


Dari topi merah hingga G5 
64-bit 

Yang namanya pameran tentang Linux, 
jelas bahwa nyaris semua distributor Linux 
akan berupaya menghadirkan diri di 
LinuxTag 2003 ini. Tercatat distro-distro 
besar tidak melewatkan kesempatan ini, 
terbukti dengan hadirnya RedHat dan 
SuSE. Meski demikian, tidak terlihat tanda- 
tanda kehadiran Mandrake, distro dari 
berasal dari Perancis. Hal ini bisa 
dimengerti, mengingat Mandrake masih 
sedang dirundung kesulitan finansial. 


WiFi, Zaurus, SunRay 


Red Hat Linux 
ab2€ 


Stand SuSE sendiri merupakan 
menjadi salah satu yang populer dan 
terbilang dominan. Tidak heran, sebagai 
distro Linux yang berpusat di Jerman, 
tentu saja tuan rumah tidak ingin 
kecolongan di markasnya sendiri. Di 
LinuxTag ini SuSE menghadirkan jajaran 
produk-produk terbarunya, seperti SuSE 
Linux Desktop, SuSE Linux Office 
Desktop, dan SuSE Linux Entrepreise 
Server. Para pengunjung yang masih 
awam dengan Linux langsung dimanjakan 
dengan demonstrasi langsung berbagai 
varian SuSE Linux tersebut, termasuk 
menikmati desktop yang tidak kalah indah 
dengan Windows serta mampu 
menjalankan Microsoft Office. 


i] 
i] 
mg 


Mengandalkan jalur koneksi broadband berkecepatan tinggi, pengunjung 
LinuxTag 2003 mendapat fasilitas gratis menjelajahi Internet menggunakan 
Wireless LAN tanpa biaya. Fitur ini banyak dimanfaatkan oleh sekelompok 
developer untuk menikmati hacking session sembari berbincang di kanal IRC 
menggunakan laptop masing-masing. Berseliweran pula pengguna Sharp Zaurus 
(yang sepertinya merupakan PDA favorit di LinuxTag ini) dengan dipersenjentai 
kartu Wi-Fi dan tidak melewatkan kesempatan sesekali ber-Internet. Yang tidak 
menenteng laptop ataupun PDA masih bisa memeriksa dan mengirim e-mail 
memanfaatkan cybercafe gratis yang disponsori oleh Sun. Sudah barang tentu 
belasan workstation di cybercafe ini sepenuhnya ditenagai oleh SunRay. 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX SEPTEMBER 2003 45 





Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





LinuxTag 2003 





its 


2 CD-ROM Demo KDE tanpa instalasi 


Sementara itu, Red Hat juga tidak mau 
kalah pamor. Selain menghadirkan diskon 
besar-besaran untuk Red Hat versi CD, 
ada pula promo mengenai Red Hat 
Magazine, sebuah majalah yang 
diterbitkan khusus untuk pertukaran 
informasi antara sesama pengguna Red 
Hat maupun berita-berita terbaru langsung 
dari Red Hat sendiri. Yang langsung 
terlihat sangat unik adalah karena semua 
penjaga stand-nya selalu menggunakan 
topi merah, cocok sekali dengan Red Hat 
Linux. 

Tidak mau kalah juga adalah Debian, 
distro yang kekuatannya terletak pada 
komunitas kontributornya. Sebagai 
pengantar bagi yang masih baru dengan 
Debian, Martin “Joey” Schulze yang 
merupakan developer kawakan Debian dari 
Jerman membawakan presentasi mengenai 
keorganisasian dan perkembangan Debian 
hingga saat sekarang. 

Ada pula ArkLinux, distro baru yang 
masih berbasiskan Debian. Sasaran 
ArkLinux adalah pengguna awam, 
karenanya nyaris semua aspek dari 
penggunaan Linux sehari-hari dibuat 
demikian mudah. Bahkan instalasinya pun 
sangat mudah, hanya empat kali klik 
mouse saja. Para pengunjung LinuxTag 
dapat mencoba sendiri //ve demo ArkLinux 
yang tersedia di stand-nya. 

Kenal dengan Knoppix? Nah, khusus 
untuk LinuxTag 2003, adalah Klaus 
Knopper, sang pembuat alias "bapak '- 
nya Knoppix , turut menyumbangkan 
sebuah presentasi menarik seputar ide, 
sejarah, fitur, dan arah perkembangan 
distro tanpa instalasi ini. Pada 
kesempatan ini, Florian Franz juga 
memperkenalkan Knoppix edisi PPC yang 
baru-baru saja mulai dikembangkan. 


46 InroLINUX SEPTEMBER 2003 





C 


oz |. 
2 X-Box pun disulap menjalankan 

sistem operasi si penguin 
Sementara itu, CD Knoppix 3.2 yang 
paling baru nyaris bisa ditemukan di 
mana-mana. 

Sebagaimana LinuxTag tahun-tahun 
yang lalu, keluarga BSD juga selalu hadir 
menyemarakkan suasana. Kali ini satu 
stand digunakan bersama oleh FreeBSD, 
NetBSD, dan OpenBSD. Selain berjualan 
CD instalasi BSD, ada pula demo yang 
menampilkan desktop KDE maupun 


GNOME di atas sistem operasi ala BSD ini. 


Seolah menunjukkan keunggulan 
portabilitasnya, ditunjukkan pula beberapa 
komputer seperti VAX, HP 300, dan Sun 
SparcStation yang semuanya menjalankan 
NetBSD. 

Tidak kalah menarik adalah kehadiran 
Apple Computer di ajang pameran 
LinuxTag. Meski bukan sepenuhnya 
perusahaan open source, sistem operasi 
OS X yang menjadi kebanggaan Apple 
berfondasikan Darwin, varian lain dari 
BSD. Kesempatan ini juga dimanfaatkan 
Apple untuk menunjukkan keindahan dan 
keunggulan dari Jaguar sebagai versi 
terbaru dari OS X. Tidak kurang, ada pula 
PowerMac G5, jajaran hardware Apple 
yang terbaru dengan mengandalkan 
kekuatan prosesor 64-bit sehingga 
diharapkan akan cukup memikat bagi 
kalangan enterprise. 


Di sini groupware, di sana 
groupware 

Topik yang rupanya sedang panas- 
panasnya diperbincangkan adalah solusi 
untuk groupware, entah karena harga 
lisensi Microsoft Exchange Server 
dirasakan terus melambung, atau memang 
solusi open source untuk urusan ini sudah 
semakin matang dan menjanjikan nilai 
tambah. 


www.infolinux.web.id 








2 Sibuk bermain Heretic II 


LinuxTag 2003 dijadikan saat yang 
tepat oleh OpenGroupware.org, sebuah 
organisasi dan proyek open source yang 
dirancang untuk dapat menggantikan 
fungsionalitas Exchange Server dari 
Microsoft. Dulunya OpenGroupware.org 
adalah produk komersial dari SKYRIX, versi 
lamanya bahkan sempat merintis debut 
tatkala dikemas oleh SuSE menjadi 
Openexchange Server. 

Di sisi lain, tim Kolab melepas versi 
pertama dari Kolab yang terdiri atas Kolab 
Server dan Kolab Client untuk KDE. Dua- 
duanya merupakan solusi groupware open 
source yang asalnya disponsori oleh 
pemerintah federal Jerman. Selain 
demonstrasi yang ditunjukkan di stand, Bo 
Thorsten dari KDAB memberikan 
presentasi nonteknik mengenai arah, 
sasaran, dan pencapaian proyek ini. 

Yang juga tidak mau ketinggalan adalah 
Samsung Contact, yakni server untuk 
kebutuhan groupware yang dulunya 


Windows Free 





Di hari terakhir penyelanggaraan 
LinuxTag, sekelompok anak muda 
memasang pita kuning, persis seperti 
yang lazimnya digunakan oleh polisi 
untuk membatasi TKP. Alih-alih Police 
Line, pita kuning ini justru 
bertuliskan Windows Free Zone. 
Betul-betul kreatif! 





2 Windows Free Zone 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





KDE + GNOME = Yunani? 





Siapa bilang tim KDE dan GNOME 
tidak bisa bekerja sama? Sabtu 
petang, di hari ketiga LinuxTag 2003, 
diselenggarakan sebuah social event 
untuk pengembang KDE dan GNOME 
di sebuah restoran khas Yunani. 
Sembari menikmati prasmanan yang 
tersaji, dan juga suasana tenang di 
sudut kota Karlsruhe, lebih dari 50 
developer kedua lingkungan desktop 
ini (termasuk penulis) memanfaatkan 
waktu yang ada untuk berdiskusi 
dan saling bertukar pikiran, juga dari 
sekadar keysigning hingga bersama- 
sama melakukan bugfixing. 


adalah HP OpenMail dan selanjutnya 
dikembangkan oleh dibawah payung 
Samsung. Disebut-sebut bahwa Contact 
mengandung sejumlah keunggulan, antara 
lain di sisi kestabilan dan keamanan, 
dibandingkan dengan Microsoft Exchange. 
Tidak heran jika Samsung berani mencatut 
slogan “Exchange Killer” untuk 
mempropagandakan Contact-nya. 

Penetrasi si penguin di dunia enterprise 
tidak melulu terbatas pada hal ikhwal 
groupware. Tercatat tidak kurang dari 
Kasperky, TrendMicro, serta H + BEDV 
GmbH yang menawarkan solusi antivirus, 
baik untuk pengguna biasa maupun 
administrator sistem. Ada pula presentasi 
tentang fitur dan arah pengembangan versi 
mendatang dari MySQL dan PostgreSQL, 
dua sistem basis data open source yang 
terus menanjak popularitasnya. Tidak mau 
tertinggal adalah SAP DB, pendatang baru 
yang dulunya merupakan bagian terpadu 
dari SAP. 

Sun Microsystems juga tergolong satu 
di antara pebisnis Linux yang stand-nya 
menarik perhatian. Di samping 
mempromosikan Sun Solaris, beberapa 
workstation dari Sun menunjukkan 
StarOffice dan Project MadHatter, interface 
baru berbasis GNOME untuk Solaris 
generasi mendatang. 


Yang serba .ORG 

KDE dan GNOME, dua lingkungan 
desktop yang cukup punya nama, adalah 
langganan tetap LinuxTag. Tahun ini, 
stand keduanya tidak terlalu besar tetapi 
selalu ramai dikunjungi. Untuk KDE, 


tersedia CD demo yang bisa diperoleh 
dengan harga murah. CD ini tidak lain 
adalah Knoppix dengan KDE yang lengkap 
sehingga bisa dijadikan media uji coba bagi 
yang masih enggan menginstalasi Linux di 
komputernya. Ralf Nolden dari tim KDE 
menyajikan presentasi menarik berupa 
bocoran informasi fitur-fitur yang akan ada 
di KDE 3.2, yang diharapkan akan dilepas 
kuartal pertama tahun depan. 

Tim GNOME dengan khasnya 
menebarkan beberapa Rupert, yakni 
boneka monyet kecil yang menghiasi 
sejumlah komputer di stand mereka. 
Pengujung LinuxTag juga berkesempatan 
melihat dan menyaksikan keindahan 
GNOME 2 yang begitu jauh berbeda 
dengan generasi GNOME lama. GNOME 
sendiri berbagi stand dengan Gimp, proyek 
open source untuk aplikasi penyuntingan 
gambar. Bisa disaksikan pula preview dari 
Gimp 1.4 yang masih tengah dalam tahap 
pengembangan. Mengutip Simon Budig 
dari tim pengembang Gimp, ada 
kemungkinan versi mendatang dari Gimp 
tidak akan dinamakan sebagai Gimp 1.4, 
tetapi langsung menjadi Gimp 2.0. 

Stand lain yang dibanjiri pengunjung 
tiada hentinya adalah Linux Audio, sebuah 
metaproyek yang menaungi berbagai 
proyek open source seputar pemanfaatan 
sistem audio di Linux. Tidak kurang ada 
ALSA dan JACK sebagai fondasi audio, 
MuSE dan NoteEdit untuk seguencer, 
Ardour untuk recording dan editing, 
synthesizer dengan ALSA Modular atau 
ZynAddSubFX, sweep atau GLAME untuk 
menyunting soundfile, dan banyak lagi. 
Begitu memikatnya perkembangan audio di 
Linux, radio Jerman (Deutschlandradio) 





LinuxTag 2003 


pun sempat mengudarakan bincang- 
bincang mereka dengan tim Linux Audio. 

Bagaimana dengan game? Tidak perlu 
resah karena untuk kebutuhan yang satu 
ini, telah tersedia stand khusus. Beberapa 
game terkenal seperti Ouake 3 Arena, 
Heretic Il, dan Worldforge dipertontonkan 
langsung untuk kepuasan pengunjung. 
Worldforge bahkan menyita satu stand 
sendiri yang selain menampilkan concept 
art juga ada demonstrasi skeletal animation 
yang cukup memukau. 

Stand lain yang cukup populer adalah 
X-Box Linux. Proyek ini mengijinkan 
instalasi sistem operasi Linux (misalnya 
Debian atau Mandrake) di X-Box, game 
console dari Microsoft yang di Jerman 
berharga sekitar Euro 200. Sebagaimana 
dijelaskan Michael Steil dari tim X-Box 
Linux, ada dua solusi yang ditawarkan: via 
hardware ataupun software, masing- 
masing dengan tingkat fleksibilitas dan 
keunggulannya yang berbeda. Bahkan tim 
X-Box Linux bersedia melakukan 
instalasinya (hanya 15 menit) jika Anda 
membawa X-Box. 

Di samping beberapa yang telah 
disebutkan di atas, masih terdapat puluhan 
proyek open-source lain yang menunjuk- 
kan keluasan pemanfaatan Linux di 
berbagai bidang, dari administrasi sistem 
hingga desktop untuk pengguna awam. 
Waktu selama empat hari untuk penyeleng- 
garaan keseluruhan acara bisa dipandang 
cukup singkat, mengingat memang tidak 
bisa dipungkiri bahwa LinuxTag tahun ini 
semakin padat dan marak dengan hal-hal 
yang unik dan menarik. Sampai jumpa di 
LinuxTag 2004!A 
Ariya Hidayat /ariya@kde.org) 


Melacak masalah memory dengan Valgrind 


Salah satu presentasi yang menyedot pengunjung 
adalah yang dibawakan oleh David Faure, 
developer KDE senior. David membicarakan 
mengenai beberapa teknik yang dapat diman- 
faatkan untuk mendeteksi dan memperbaiki 
kesalahan program (bug) akibat masalah memory. 
Yang utama digunakan di sini adalah Valgrind, 
sebuah proyek open source yang memang 
bersasaran menghasilkan perkakas pelacak memori 
dengan mudah. Dengan ekstra utility seperti 
KCachegrind, developer juga dapat melakukan 
melakukan optimasi kecepatan program. 


www.infolinux.web.id 





Png II 














2 Presentasi Valgrind dari 
David Faure 


InoLINUX SEPTEMBER 2003 47 








Linux World 2003 Malaysia 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Linux World 2003 Malaysia 


Linux World 2003 Conference & Expo Malaysia diselenggarakan 
di Putra World Trade Centre (PWTC), Kuala Lumpur dengan 
penyelenggara IDG World Expo (Asia) Ltd, sementara seminggu 
sebelumnya acara yang sama diselenggarakan di Singapura. Semula 
acara ini akan diselenggarakan tanggal 20-21 Mei 2003, tetapi 
karena adanya wabah SARS, maka diundur menjadi tanggal 


15-16 Juli 2003. 


onferensi yang mirip dengan 

seminar diselenggarakan dua 

hari, sementara pamerannya 
hanya diikuti oleh beberapa perusahaan 
saja dan jalan dua hari di tempat yang 
sama, PWTC Kuala Lumpur. IBM, 
Oracle, HP, Microsoft, AMD, SGI, 
Veritas, dan Sun merupakan sponsor 
sekaligus pembawa makalah utama, di 
samping tiga perusahaan lainnya: 
commzGATE, NetApp, dan Sharp. 

Majalah InfoLINUX bersama Asia 
Wire, Computerworld, Jaring Internet, PC 
World, Telecom Asia, dan Wireless Asia 
merupakan media promosi yang dipakai 
oleh panitia untuk menyebarkan 
informasi tentang kegiatan ini melalui 
majalah masing-masing. 

Ruang pameran yang relatif kecil 
dengan peserta yang tidak begitu 
banyak, didampingi oleh seminar yang 
nyaris full house dengan jumlah peserta 
sekitar 200 orang. Kebanyakan peserta 
belum atau tidak begitu mengerti tentang 
Linux, dan kebanyakan juga datang dari 
perusahaan-perusahaan atau lembaga 
pemerintahan dengan bayaran sekitar 
Rp1,2 juta untuk dua hari seminar 
(konferensi). 

Berbeda dengan Linux World yang 
diselenggarakan di Amerika, Linux World 
Malaysia ini terkesan sangat kecil skalanya. 
Jumlah hari pelaksanaannya hanya dua 
hari, dibandingkan dengan empat hari di 
Linux World San Fransisco yang akan 
diselenggarakan tanggal 4 sampai / 
Agustus 2003. Selain itu, peserta 
pamerannya juga hanya 12 perusahaan, di 
mana keduabelasnya merupakan 
perusahaan besar yang dikontrak oleh IDG, 
dibandingkan sekitar 141 perusahaan 
yang ikut Linux World San Fransisco. 


48 InroLINUX SEPTEMBER 2003 


Konferensi yang bisa dikatakan sukses 
dipandu oleh Dr. Hiew Pang Leang dari 
Monash University Malaysia, seminar ini 
memang cukup menarik, karena 
kelihatannya semua perusahaan besar 
sudah menambatkan jangkarnya di 
Linux, baik itu IBM, HP, maupun Oracle 
yang semuanya setuju bahwa pangsa 
pasar pemakai open source dan open 
system ini betul-betul akan meningkat 
dalam lima tahun mendatang. 

Dan yang tidak kalah menariknya, 
yaitu ‘keberanian’ Microsoft untuk masuk 
di dalam sarang Linux, sudah tentu 
dengan pendekatan yang berbeda dari 
semua vendor kelas kakap tersebut. 
Kalau IBM, HP, dan Oracle menekankan 
tanpa biaya dan resource yang minimal, 
maka Microsoft menekankan segi 
interoperabiliti yang sangat penting, 
dengan memperlihatkan SFU versi 3.0 
yang dijual US$99 (lihat http:// 
www.microsoft.com/windows/stu/), 
yaitu satu program yang jalan di 
Microsoft Windows dan menggunakan 
semua perintah Unix. 

Kelihatannya, dengan dukungan IDG 
yang dari Amerika memang selalu 
menggandeng Microsoft sebagai sponsor 
utama di berbagai acara (termasuk Linux 
World di Las Vegas bersama-sama 
dengan Comdex 2000 yang sempat 
dihadiri oleh penulis), Microsoft berusaha 
untuk berkelit dari hingar-bingarnya 
penggunaan Linux dengan dalih Total 
Cost of Ownership (TCO) yang press 
release-nya dikeluarkan pada tahun 1999, 
dan dalih baru yang mereka keluarkan, 
yaitu kemudahan untuk menjalankan 
sistem apa saja di Microsoft Windows. 

Rupanya, Microsoft sudah menyadari 
bahwa alasan TCO sudah tidak berlaku 


www.infolinux.web.id 


pae ea 






Media Partners: 


aban MALAYSIA 


PMN)  telecomasia 


4 Media partners 


"LINUX 


lagi, karena proses instalasi dan 
menjalankan Linux sudah semakin 
mudah, sama seperti menjalankan 
Microsoft Windows. Selain itu, program- 
programnya yang ada juga semakin 
beragam dan banyak dikembangkan oleh 
pembuat software di Linux. Seperti kita 
ketahui, penelitian tentang TCO ini juga 
dilakukan oleh rekanan Microsoft, IDC 
yang tujuannya untuk menunjukan ke 
pengguna, bahwa pemakaian Microsoft 
Windows masih jauh lebih baik 
ketimbang Linux. (Silakan lihat 
dokumentasinya di http:// 
members.microsoft.com/partner/ 
products/servers/windows2000server/ 
idc.aspx). 

Yang menarik dari konferensi ini 
adalah presentasi salah satu pemakalah, 
Dr Nah Soo Hoe dari MNCC (Malaysian 
National Computer Confederation) yang 
menyatakan bahwa pemerintah dan pihak 
pendidikan rendah di Malaysia belum 
menentukan sikap atas Open Source 
Software sementara industri komputer di 
Malaysia juga seperti bintang yang 
berkelap-kelip, apalagi dengan 
tenggelamnya proyek KomNas 2020 
(bukan Komisi Nasional, tetapi Komputer 
Nasional), yaitu proyek me-Linux-kan 
semua PC untuk pengguna awal. 

MNCC seperti halnya Apkomindo 
(Asosiasi Pengusaha Komputer Indone- 
sia) juga mempunyai program 
pembelajaran Linux dari negara bagian 
satu ke negara bagian lainnya di 
Malaysia. Dengan biaya sekitar 50 
Ringgit Malaysia, mereka memberi 
kesempatan kepada masyarakat luas 
untuk belajar Linux, di samping juga 
menyediakan satu tim khusus yang 
bernaung dalam Open Source Compat- 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 








2 Stand IBM 


ibility Centre yang membantu semua 
pengguna Linux untuk bisa menjalankan 
komputernya dengan sempurna, 
terutama berhubungan dengan driver dari 
hardware-ya. 

Dari pembicaraan soal open source 
ini, terlihat juga kesulitan sama yang 
dialami oleh Indonesia, yaitu kebiasaan 
dan lingkungan yang belum menye- 
babkan pemakai komputer melirik ke 
Linux, dan hal ini pula yang ditekankan 
oleh Christopher H. Short dari Microsoft 
Corp dalam makalahnya. Christopher 
memberikan contoh bagaimana sulitnya 
mempelajari bahasa jika usia kita sudah 
tua ketimbang usia yang masih muda, 
demikian juga bagaimana sulitnya 
belajar dan membiasakan pemakaian 
sistem operasi lain sementara sudah 
lebih dari 20 tahun kita semua 
menggunakan Microsoft Windows. 

Soal HaKI kelihatannya tidak dibahas 
secara rinci oleh Dr. Nah, karena kalau 
dibandingkan dengan keadaan Indonesia 
dalam bulan-bulan mendatang (terutama 
setelah diberlakukannya UU Hakl per 
tanggal 29 Juli 2003), isu HaKI 
memang tidak terlalu risih di Malaysia, 
karena sudah sejak dua bulan 
belakangan ini, pemerintah 
menggelandang penjual VCD, DVD atau 
software komputer bajakan. Kadar 
penggerebekan software komputer 
memang lebih rendah dibanding VCD 
maupun DVD, dan biar bagaimanapun, 
penjualan DVD atau VCD masih marak 
dengan pengasong daftar film di jalan- 
jalan di sekitar China Town di Kuala 
Lumpur. 

Perusahaan raksasa biru, IBM juga 
menekankan penggunaan Linux di semua 
lini produknya, mulai dari server yang 





4 Stand Oracle 


kelas kecil, sampai server dengan 
kemampuan menjalankan 28 CPU 
sekaligus dalam satu produk yang 
disebut B/ade. Menurut hasil penelitian 
IDC yang dikutip IBM, pada tahun 2003 
ini, pengguna server dengan sistem 
operasi Linux sudah sekitar 30%, 
sementara pengguna Microsoft Windows 
menurun menjadi sekitar 1056. 

Kalau melihat semua materi 
presentasi, ada sesuatu yang aneh yang 
menjadi pertanyaan dan tidak sempat 
penulis tanyakan karena baru terlihat 
seusai acara, yaitu data yang seliweran 
tidak karuan, seperti pernyataan Oracle 
bahwa Honeywell sudah mengganti 
semua server-nya menjadi Oracle yang 
jalan di Linux, sementara di brosur 
Microsoft .NET, disebutkan, Honeywell 
menggunakan produk Microsoft 
(halaman 14 brosur Microsoft .NET). 
Mana yang benar entah siapa, tapi yang 
jelas semua data dikeluarkan ke 
masyarakat dan kelihatannya, yang 
dimaksud Honeywell kelihatannya 
bukan secara keseluruhan, tapi satu atau 
beberapa bagian di perusahaan tersebut. 

HP yang juga terjun ke Linux dan 
sudah lama di Unix, kelihatannya 
memanfaatkan semua kemampuan 
Linux, seperti menjalankan VMWare, 
Beowulf Clusters dan Sendmail yang 
semuanya nyaris tidak perlu membayar 
lisensi yang mahal. Prediksi 
penggunaan Linux dari HP juga 
ditunjang oleh beberapa pelanggan 
besar-nya akan menyebabkan pemakai 
Linux akan lebih banyak di tahun-tahun 
mendatang. 

SGI (Silicon Graphics) yang pernah 
salah jalan pada sekitar akhir tahun 
sembilan puluhan, kembali 


www.infolinux.web.id 


Linux World 2003 Malaysia 


menggunakan Linux sebagai sistem 
dasar komputasinya, sehingga mereka 
sekarang lebih percaya diri dan bisa 
meningkatkan nilai sahamnya yang 
anjlok karena produknya gagal. 

Sun Microsystems yang men- 
sponsori makan siang Linux World 
mengetengahkan produk Open Office 
yang berbentuk Open Source Software 
dan sudah dikembangkan serta 
diterjemahkan di 42 negara (http:// 
www.openoffice.org/). Dengan 
setengah menahan lapar, semua peserta 
disuguhkan pada satu solusi yang bisa 
dipakai untuk menghindari pelanggaran 
Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), di 
samping itu Sun juga mempunyai 
produk sama yang dijual, yaitu 
StarOffice (http://wwws.sun.com/ 
software/star/staroffice/6.O/index.html). 

Keterlibatan lima perusahaan besar 
dalam komunitas komputer dunia sangat 
berperan dan merupakan trend setter 
yang tidak bisa dipungkiri, dan kita 
yang merupakan bagian dari komunitas 
tersebut mau tidak mau sudah harus 
mempersiapkan diri ke arah sana. 

Linux akan semakin banyak 
penggunanya, dan dalam rangka 
mempertahankan usahanya, mau tidak 
mau Microsoft hanya mempunyai dua 
pilihan, yaitu menurunkan harga semua 
produknya atau ikut pesta besar Linux 
dengan terjun ke standar Open Source 
Software. 

Masyarakat Indonesia sudah harus 
belajar dan memperdalam Linux, karena 
dengan modal pembajakan software 
seperti sekarang, kita tidak akan bisa 
jalan seperti ini selamanya, karena 
menghargai kerja orang lain merupakan 
hal yang harus dihormati. 

Usaha-usaha perorangan maupun 
organisasi untuk memperkenalkan Linux 
di Indonesia harus ditunjang dengan 
sekuatnya, perusahaan-perusahaan 
komputer skala internasional sudah 
waktunya membantu dan mudah- 
mudahan pemerintah melalui Meneg 
Kominfo juga bisa berperan dalam arena 
ini, sehingga kita bisa maju bersama- 
sama.0 
Michael S. Sunggiardi 
(michae/@sunggiardi.com) 


InroLINUX SEPTEMBER 2003 49 








Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Dari Komunitas Untuk Komunitas 


Kelompok Pengguna Linux 
Indonesia 


| inux dipopulerkan oleh komunitas, tidak terkecuali 
keberadaan Linux di Indonesia. Komunitas Linux yang ada 
di Indonesia tergabung dalam KPLI. Keberadaan KPLI itu 
sendiri tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Mailing list bisa dibilang awal dari terbentuknya organisasi 
nirlaba itu. Dari sana kemudian timbul keinginan 
menyebarluaskan Linux ke khalayak lebih luas di luar 
komunitas. Karenanya terbentuklah kepengurusan KPLI. 
Banyak kegiatan yang telah dilakukan masing-masing KPLI 
diantaranya seminar, Installfest, workshop, sampai sebuah 
konferensi Linux se-Indonesia. 

Berikut KPLI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia 
(sumber: /akarta.linux.or.id), KPLI Aceh, KPLI Bali, KPLI 
Bandung, KPLI Banjarmasin, KPLI Banyumas, KPLI Bogor, 
KPLI Jakarta, KPLI Kalbar, KPLI Makasar, KPLI Malang, KPLI 
Manado, KPLI Medan, KPLI Palembang, KPLI Palu, KPLI 
Pontianak, KPLI Salatiga, KPLI Semarang, KPLI Solo, KPLI 
Surabaya, KPLI Jateng, dan KPLI Yogya. Anda berminat 
mendirikan komunitas Linux di daerah Anda? ĝ 


KPLI Jakarta 


K PLI Jakarta secara resmi berdiri dari 

tahun 1998. Tetapi, pada tahun-tahun sebelumnya, 
patut diacungkan jempol untuk para pionir yang waktu itu 
sepakat untuk memasyarakatkan GNU/Linux lewat sebuah 
organisasi. Biaya pembelian domain pun waktu itu dibuat 
dengan jalan berjualan CD GNU/Linux terlebih dahulu. 

Pada generasi pertama, Zuki Harahap menjabat sebagai ketua, 
kemudian dilanjutkan oleh Prihantoosa pada generasi kedua. Saat 
ini Batara Surya menjabat sebagai ketua KPLI Jakarta generasi 
ketiga. 

Pada generasi kali ini, KPLI Jakarta berfokus pada kegiatan 
promosi di tingkat SLTA dan universitas. KPLI Jakarta membuat 
kegiatan guna memperkenalkan GNU/Linux. Acara yang biasanya 
dilakukan KPLI Jakarta, seminar, /nstallfest, dan workshop. Dan 
KPLI Jakarta juga sedang mengusahakan agar dapat berbadan 
hukum sehingga jika KPLI Jakarta diminta untuk bekerja sama 
dengan pihak lain, KPLI mempunyai badan hukum yang sah. 





Next Event 





Seminar “Migrasi ke GNU/ 
Linux”, 25 Juli 2003 


engan diberlakukannya UU Haki pada tanggal 29 Juli 

2003, KPLI Jakarta bekerja sama dengan IDC, 
InfoLINUX, Nurul Fikri, dan Linuxindo mengadakan seminar 
setengah hari mengenai “Migrasi ke GNU/Linux”. Tujuan dari 
seminar ini adalah untuk memberikan gambaran tentang UU 
HaKI dan kaitannya dengan penggunaan software ilegal yang 
kemudian merujuk kepada penggunaan GNU/Linux sebagai 
jalan keluarnya. 

Seminar dibuka dengan paparan tentang UU HaklI dari sisi 
hukum yang dibawakan oleh M. Aulia Adnan sebagai praktisi 
hukum, disambung dengan pemaparan tentang GNU/Linux 
oleh David Sudjiman dari KPLI Jakarta. Rusmanto selaku 
Pemimpin Redaksi /nfoLINUX memberikan gambaran 
bagaimana migrasi ke GNU/Linux dengan mudah. 

Peserta yang berjumlah kurang lebih 70 orang, 
menganggap bahwa seminar itu cukup penting dan perlu 
ditindaklanjuti. Harapannya, para pengguna software ilegal 
dapat diberikan opsi, yaitu GNU/Linux sebagai pilihan andal 
dan ekonomis.& 


KPLI Solo 


Keme Pengguna Linux Indonesia atau biasa 

disingkat KPLI, sebuah komunitas Linux di Indonesia, 
mulai bermunculan. Hampir setiap kota-kota besar di Indonesia 
sudah mendeklarasikan pendirian KPLI di kotanya. Salah satu 
KPLI yang tengah menyiapkan terjun ke dunia nyata adalah 
KPLI Solo. 

Sebelum kepengurusan KPLI Solo terbentuk, orang-orang 
yang concern tehadap Linux dan komunitas di Solo telah 
membuat sebuah milis yang beralamat di kpli- 
solo@yahoogroups. com. 

Meskipun kini orang-orang yang aktif di mailing list KPLI 
Solo berkurang, mereka masih memiliki keinginan kuat untuk 
mendirikan KPLI Solo. Sampai saat ini milis tersebut 
merupakan tempat berdiskusi KPLI Solo. 

Kini mereka tengah mengembangkan situs dan mencari 
sponsor untuk hosting situsnya. Anda tertarik menjadi 
sponsornya? Â 


InfoLINUX beserta KPLI Jakarta, LPK Nurul Fikri, Linuxindo, dan Labkom FE Universitas Indonesia akan menyelenggarakan 


workshop “Migrasi Windows ke Linux” di 


. Labkom FEUI, Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat. Rabu, 27 Agustus 2003. 
. Linuxindo, Wisma Blsnis Indonesia, Letjen S. Parman Kav. 12, Jakarta Barat. Selasa, 2 September 2003. 


. LPK NF Bekasi, Jl. Jend A. Yani, blok B-l/12, (samping Hero) Bekasi. Sabtu, 20 September 2003. 


1 
2 
3. LPK NF Depok, Jl. Margonda 522, Kober-UI. Jum'at, 12 September 2003. 
4 
5 


. LPK NF Tangerang, Jl. Beringin Raya 14A, Tangerang. Minggu, 28 September 2003. 


Keterangan lebih lanjut hubungi: InfoLINUX: Lely Ch Musar (021) 315-3731 ext. 16, KPLI Jakarta: Hendra/Nasrul (021) 797-5235, 


Hotline: 0812-9204004. email: rus@infolinux.co.id. 


50  InroLINUX SEPTEMBER 2003 


www.infolinux.web.id 


Gambas dan MySOL 





Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Database Programming dengan 


Gambas dan MySOL 





Bagi Anda yang 'maniak' Visual Basic, jangan ragu-ragu lagi untuk 
terjun bebas ke Linux. Sekarang sudah ada Gambas yang masih 
muda dan cepat kemajuannya, sehingga Anda dapat mengikuti 
perkembangan dan mendalaminya betul-betul dari awal. 


ucuk dicinta ulam tiba, inilah 

yang dirasakan penulis ketika 

dikenalkan oleh /nfoLINUX tentang 
Gambas pada edisi April 2003 yang lalu. 
Karena selama ini penulis telah 
mempelajari bahasa Visual Basic dan tak 
ingin keahlian itu hilang sewaktu 
berpindah ke Linux, akhirnya bertemu 
dengan Gambas (Gambas Almost Mean 
Basic). Berdasarkan rujukan yang 
diberikan, penulis langsung mempelajari 
dokumentasi Gambas di situs http:// 
gambas.sourceforge.net. 

Salut dan terimakasih untuk Benoit 
Minisini yang telah membuat Gambas 
dalam waktu luangnya dan melepasnya 
dalam bentuk lisensi GPL yang free. 
Gambas memang memiliki kemudahan 
Visual Basic dan kekuatan OOP dari Java. 

Dari alamat situs di atas, Anda dapat 
mengambil versi terakhir Gambas 0.58. 
Penulis menggunakan versi Gambas 0.57 
dengan Linux Red Hat /.3. Proses 
instalasi program cukup mudah, tidak ada 
kendala sama sekali sesuai dengan 
petunjuk /InfoLINUX edisi April 2003. 
Meskipun Gambas masih dalam tahap 
pengembangan, sampai saat ini penulis 
belum menemukan Bug Program yang 
signifikan. Ok, tanpa panjang lebar, kita 


Tabel 1. 


akan coba mempelajari salah satu 
komponen yang disediakan Gambas 
untuk pengolahan database, yaitu 
Connection Class. 

Connection Class adalah sebuah kelas 
yang digunakan untuk dapat mengakses 
database server seperti MySql atau PgSal, 
yang terdiri dari beberapa Property dan 
Method seperti terlihat pada Tabel 1. 

Untuk dapat menggunakan Connection 
Class, kita harus mendeklarasikan sebuah 
variabel objek dan merujuk Connection 
Class ke variabel tersebut, kemudian 
memberi nilai untuk properti-properti yang 
diperlukan dan menjalankan metode .Open 
untuk membuka koneksi ke database 
server. Setelah koneksi terbentuk, kita 
dapat mengolah data pada satu tabel atau 
lebih dengan menggunakan metode 
.Execi(sgl statement). 

Metode .£xec/) akan mengembalikan 
hasil eksekusinya ke sebuah variabel 
object bertype Result, variabel tersebut 
boleh dikatakan sebagai variabel obyect 
yang bertipe Recordset di VB. 


Contoh program 

@ Koneksi Ke database server MySql: 
PUBLIC MyConn AS Connection 

PUBLIC SUB Koneksil) 


Connection Class 


Property KEGUNAAN 
“Host 
.Login 
.Password 
.Type 
.Name 
Method 
.Open 
„Exec 


KEGUNAAN 


52  InroLINUX SEPTEMBER 2003 


String untuk nama komputer / Host (“localhost”) 
String untuk nama user pada MySql (“root”) 

String untuk kata sandi pada MySql (“”) 

String untuk jenis server database ("mysgl" / “pgsgl”) 
String untuk nama database (“sahabat”) 


Membuka Koneksi ke Server Database 
Mengeksekusi Perintah SOL 


www.infolinux.web.id 





(Ok era at 
Eio Erajact Yaw Jous $ 














BN, “AM ArIa 

















Sirtu class, 
dan Destructor 


2 Gambar 1. 
Constructor, 


MyConn = New Connection 
MyConn.Type = “mysql” 
MyConn.Host = “localhost” 
MyConn.Login = “root” 
MyConn.Password = ”” 
MyConn.Name = "sahabat" 


‘buka koneksi 
MyConn.Open 


‘Tampilkan messagebox bila ada kesalahan 
CATCH 

Message.error(Error.text) 
END 


@ Mengambil Data Tertentu: 
PUBLIC SUB ambildatal) 

Dim sgl AS String 

DIM MyRS AS Result 

Dim vNama AS String 

Dim vTelp AS String 


Sql = "select nama, telp from tsahabat 
where id = 1” 
MyRS = MyConn.Exec/sgl) 


'pindahkan data ke variable 
vNama = MyRS!nama 
vTelp = MyRS!telp 


CATCH 
Message.error(Error.text) 
END 


@ Menghapus data tertentu: 
PUBLIC SUB hapusdatal) 

DIM sql AS String 

DIM MyRS AS Result 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Sql - "delete from tsahabat where id = 1" 


MyRS = MyConn.Exec/sgl) 


CATCH 
Message.error(Error.text) 
END 


@ Menambah data: 
PUBLIC SUB tambahdatal) 
DIM sql AS String 
DIM MyRS AS Result 


Sql = "insert into tsahabat 
(nama,almt1,almt2,telp) values (‘Tamrin 
Syah’, 'Jl. Patimura No. 77', ‘Kec. 
Telanaipura - Jambi’, ‘(0741) 60852”) 

MyRS = MyConn.Exec/sgl) 


CATCH 
Message.error(Error.text) 
END 


@ Memperbaiki data tertentu: 
PUBLIC SUB editdatal) 

DIM sql AS String 

DIM MyRS AS Result 


Sql = "update tsahabat set nama = ‘Yudi 
Fitra”, telp = '207277' where id = 1" 
MyRS = MyConn.Exec/sgl) 


CATCH 
Message.error(Error.text) 
END 


Database sahabat 

Pada tulisan ini, penulis menggunakan 
database server MySgl untuk mengolah 
data sahabat. Buatlah sebuah database 
dengan nama “SAHABAT” yang terdiri 
atas satu tabel “TSAHABAT" 
menggunakan MySql Client. Isi beberapa 


data. Pada console atau "jendela command 


sheel” ketik perintah-perintah berikut: 
#mysgl -u root -p 


Masukkan password untuk user “root” 
mysql > create database sahabat: 

mysql » use sahabat: 

mysql » create table tsahabat (id int(7) 
AUTO INCREMENT, nama char(25), almt1 
char(25), almt2 char(25), telp char(10), 
PRIMARY KEY (id)) 


mysql 5 insert into tsahabat 
(nama,almt1,almt2,telp) values (‘Tamrin 

S', Jl. Raden Mattaher No. 96', Kel. Pasar - 
Jambi','0741-22105”) 

mysql 5 insert into tsahabat 
(nama,almt1,almt2,telp) values (“Yudi 

Fitra”, Jl. Patimura No. 77", Kel. Jelutung - 
Jambi','0741-27277”) 

mysql 5 insert into tsahabat 
(nama,almt1,almt2,telp) values (‘Siti 
Nirwana','Jl. Barau-barau No. 07', Kel. Pasir 
Putih - Jambi', 0741-65028') 


Membuat program 

Setelah proses pembuatan database 
SAHABAT di MySal selesai, kita mulai 
membuat interface untuk pengolahan 
datanya dengan Gambas. Jalankan 
program Gambas dari command shell: 
#lusr/bin/gambas 


@ Pilih New Project, ketik nama proyek: 
sahabat, lalu tentukan direktori mana 


proyek tersebut disimpan dan klik OK. 


@ Pada jendela utama proyek, klik kanan 
pada nama proyek “sahabat”, pilih 
New — Form, ketik nama form: 
“fsahabat”, dan tentukan tipe form 
tersebut sebagai: Startup class, 
Constructor, dan Destructor. Seperti 
terlihat pada Gambar 1. 


Letakkan beberapa objek label dan 
textbox ke dalam form tersebut sesuai 
dengan Gambar 2 dan atur properties 
seperti pada Tabel 2. 





Gambas dan MySOL 


Seletelah selesai setting objek-objek di 
atas, tiba saatnya mengetik kode 
program yang diperlukan. Aktifkan 
jendela kode dengan cara mengklik 
ganda C/asses “fsahabat” dan mulailah 
mengetik kode program seperti listing 
lengkap yang cukup panjang berikut ini: 
' Gambas class file 
PUBLIC MyConn AS Connection 
PUBLIC MyRS AS Result 
PUBLIC vCari AS String 


STATIC PUBLIC SUB Main() 
DIM oForm AS form 


oForm = NEW fsahabat 
oForm.showModal() 
END 


PUBLIC SUB new() 
ME. Title = "Buku Sahabat” 
ME. center 
koneksi 
ambildata 
pindahkan 
isilistbox 
END 


PUBLIC SUB koneksi() 

MyConn = NEW Connection 
MyConn. Close 

MyConn.Type = “mysql” 
MyConn.Host = “localhost” 
MyConn.Login = “root” 
MyConn.Password = "" 
MyConn.Name = “sahabat” 


Setting Properties 


Tabel 2. 
OBJECT PROPERTIES 
Label1 Text 
Label2 Text 
Label3 Text 
Label4 Text 
Textbox NameBackground 
Textbox NameBackground 
Textbox NameBackground 
Textbox NameBackground 
Button NameText 
Button NameText 
Button NameText 
Button NameText 
Frame NameText 
ListBox NameBackground 


www.infolinux.web.id 


VALUE 

Nama : 

Alamat : 

Telpon : 

DATA SAHABAT 
Textbox1&H55AAFF& 
Textbox2&H55AAFF& 
Textbox3&H55AAFF& 
Textbox4&H55AAFF& 
btnTambahTambah 
btnSimpanSimpan 
BtnHapusHapus 
BtnBatalBatal 
Frame1Navigator 
ListBox1&H55AAFF& 


InoLINUX SEPTEMBER 2003 53 





Gambas dan MySOL 


MyConn.Open 
CATCH 
Message.error(Error.text) 
END 


PUBLIC SUB ambildatal) 
DIM sql AS String 


sql = "select * from tsahabat order by id” 
MyRS = MyConn.Execisal) 
CATCH 

Message.error(Error.text) 
END 


PUBLIC SUB pindahkanl) 

vCari = Str(MyRS!id) 
textbox1.text = MyRS!nama 
textbox2.text = MyRS!almt1 
textbox3.text = MyRS!almt2 
textbox4.text = MyRS!telp 
CATCH 
Message.error(Error.text) 
END 


PUBLIC SUB isilistbox() 
DIM i AS Integer 
DIM vKode AS String 


listbox1.Clear 
FOR i = 1 TO MyRS. Count 
vKode = Space$( 7 - Len(Str(MyRS!id)) 
) & Str(MyRS!id) 
listbox1.add(vKode & ” 
MyRS!nama) 
MyRS.MoveNext 
NEXT 


"& 





CATCH 
Message.error(Error.text) 
END 


PUBLIC SUB listbox1 Clickt) 
DIM sql AS String 


vCari = Trim(Left$(listbox1.text,7)) 


sql = “select * from tsahabat where id = 
" & vCari 

MyRS = MyConn.Exec(sql) 

pindahkan 


CATCH 


Message. Error(Error. Text) 
END 


54 InroLINUX SEPTEMBER 2003 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 











JUMAT ne 
DATA SAHABAT 


Alamat : 


Navigator 














2 Gambar 2. Form Gambas untuk Data 
Sahabat 


PUBLIC SUB btnTambah Click() 
kosongkan 
btnTambah.Enabled = FALSE 

END 


PUBLIC SUB btnSimpan Click() 
DIM sql AS String 


IF btnTambah. Enabled = FALSE THEN 
sql = “insert into tsahabat 
(nama,almt1,almt2,telp) values ('“ & 
textbox1.text & "',”” & textbox2.text & “',”” 
& textbox3.text & "',”” & textbox4.text & 
unyu 
MyRS = MyConn.Exec/sgl) 
btnTambah.Enabled = TRUE 
ELSE 
sql = "update tsahabat set “ 
sql = sql &”nama -— '" & 
textbox1.text 
sql = sql & "',almt1 = '" & 
textbox2.text 
sql = sql & "',almt2 = '" & 
textbox3.text 
sql = sql &”',telp = '" & textbox4.text 
&”' where id = " & vCari 
MyRS = MyConn.Exec/sgl) 
ENDIF 
ambildata 
isilistbox 


CATCH 
Message.Error(Error. Text) 
END 


PUBLIC SUB btnHapus Click) 
DIM sql AS String 


sql = “delete from tsahabat where id = “ 


& vCari 
MyRS = MyConn.Exec/sal) 


www.infolinux.web.id 





2 Gambar 3. Contoh aplikasi database 
dengan Gambas 


ambildata 

pindahkan 

isilistbox 
END 


PUBLIC SUB btnBatal Click|) 
DIM sql AS String 


VCari = Trim(LeftS(listbox1.text, 7)) 
btnTambah.Enabled = TRUE 

sql = "select * from tsahabat where id = 
" & vCari 

MyRS = MyConn.Exec/sgl) 

pindahkan 


CATCH 
Message.Error(Error. Text) 
END 


PRIVATE SUB kosongkanl) 
textbox1l.text = “” 
textbox2.text = 
textbox3.text = 
textbox4.text = “” 

END 


un 


un 


PUBLIC SUB freel) 
MyConn.Close 
Message.Info(”Terimakasih..., Salam 
Linux”) 
END 
‘End of program 


Selanjutnya untuk mencoba program, 
Anda dapat menjalankannya dengan 
menekan tombol F5. Apabila tidak ada 
kesalahan yang muncul, akan tampak 
seperti Gambar 3, dan program sudah 
dapat Anda kompilasi dengan memilih 
menu Project - Compile.& 

Tamrin Syah, S.Kom 
(tamrin @e-jambi.net) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 











keras menjadi jauh lebih mudah. 


ukan cerita baru kalau orang 

menanyakan apakah hardware 

yang dimiliki dapat dikenali baik 
oleh Linux. Bukan cerita baru pula orang 
tidak berani menginstal Linux hanya 
karena ketakutan kalau-kalau hardware- 
nya ternyata belum didukung. Dan 
sudah cerita lama kalau hal yang satu ini 
digunakan oleh para saingan Linux untuk 
menjelek-jelekkan Linux. Dan kita tidak 
akan membiarkan itu terjadi, Sekali lagi, 
tidak akan! 


Sekilas cerita untuk plug 
and play 

Beberapa tahun yang lalu, setelah 
melewati usaha yang cukup rumit, 
akhirnya tibalah seperangkat komputer 
dengan CPU Intel Pentium 133 MHz di 
kamar penulis. Masih teringat bahwa 
RAM yang terpasang hanyalah 8 MB. 
Dan karena sistem operasi Microsoft 
Windows 95 sangat umum dipakai oleh 
teman-teman (beberapa sekolah masih 
berjaya dengan MSDOS 6 dan Microsoft 
Windows 3.1), maka penulis pun segera 
meminjam CD-ROM installer sistem 
operasi tersebut. Ada satu istilah yang 
sangat menarik: pnp atau plug and play. 
Teorinya, tancapkan saja hardware Anda 
dan hardware tersebut akan langsung 
bekerja. Karena ingin menikmati suara 
dan saat itu tidak memiliki sound card, 
maka langkah menghemat uang jajan pun 
segera dilakukan. 

Akhirnya, sebuah sound card pun 
nongol di komputer penulis dan rasa 
bahagia pun menyelimuti ketika pada 
akhirnya game Street Fighter yang 
menjadi idola saat itu mulai bisa 


Deteksi Hardware 
dengan discover 


Bertahun-tahun lamanya masalah pengenalan 
hardware di Linux menghantui calon pengguna 
atau bahkan pengguna Linux sekalipun. Sekarang 
tidak lagi. Anda ingin bukti? Mari kita buat 
frontend untuk discover agar deteksi perangkat 


bersuara. Istilah plug and play benar- 
benar dapat dipercaya! Penulis bahkan 
hanya perlu memasukkan sebuah disket 
berisi driver. Dan semuanya selesai! 
Betapa mudahnya hidup. 

Di saat itu, sistem operasi Windows 
benar-benar pujaan. Penulis bahkan 
sempat sinis ketika melihat sebuah iklan 
tempel OS/2. Lebih sinis lagi ketika 
beberapa mahasiswa bertandang ke 
sekolah dan menawarkan Linux. Bahkan, 
saking sinisnya, penulis sempat berjanji 
setia untuk tidak akan menggunakan 
Linux. Alasannya? Karena Windows bisa 
plug and play. 

Waktu pun berlalu. Saatnya kuliah 
dan meninggalkan kampung halaman. 
Tidak lupa komputer pun diangkut. 
Sampai di Jakarta, penulis pun segera 
memilih Mangga Dua sebagai tempat 
wisata kali pertama. Keliling sana sini, 
akhirnya penulis kembali menemukan 
Linux. Linux lagi , Linux lagi! Dengan 
pengenalan hardware yang menjijikkan, 
begitulah pemikiran waktu itu. 

Setengah tahun kemudian, penulis 
pun mencoba Linux karena kabarnya 
yang cukup santer terdengar, sekadar 
iseng, dan rupanya masih sama juga, 
kurang ramah dengan hardware. Waduh! 
Sampai sekarang pun, isu bahwa Linux 
kurang ramah dengan hardware masihlah 
tedengar. 


Linux dulu dan sekarang 
Kalau ada lirik lagu yang menyatakan 
bahwa "Aku masih seperti yang dulu”, 
maka Linux sepertinya tidak setia-setia 
amat, tentunya dalam arti yang positif. 
Linux masih setia dengan keandalannya, 


www.infolinux.web.id 








Deteksi Hardware 


Linux masih setia dengan kebebasannya, 
Linux masih setia dengan komitmen 
untuk terus maju. Tapi Linux tidak setia 
untuk kurang ramah pada hardware. 
Linux kini jauh lebih ramah kalau 
berhubungan dengan hardware. Kernel 
2.6 yang akan keluar jelas akan lebih 
ramah lagi dengan hardware. 

Anda mungkin mengalami apa yang 
pernah penulis alami ketika hardware 
yang telah dibeli dengan uang tabungan 
ternyata belum didukung oleh Linux. 
Tapi itu dulu. 

Sekarang, lihatlah dukungan vendor. 
Lihatlah OSDL tempat Linus sekarang 
bekerja penuh. Lihatlah siapa yang 
mendukung OSDL. Lihatlah seberapa 
banyak hacker Linux yang bekerja pada 
perusahaan hardware terkemuka. Dan 
sebagai hasilnya, seberapa sering Anda 
membutuhkan driver ketika Anda 
menambahkan hardware baru? 

Penulis tidak pernah menambahkan 
driver tertentu hanya supaya sebuah 
hardware dapat bekerja. VGA card, 
sound card, ethernet, dan lain 
sebagainya. Apa yang penulis lakukan 
adalah mencari dukungan kernel 
(umumnya telah ada), melakukan 
kompilasi ulang kernel atau modul kalau 
perlu dan meminta kepada Debian agar 
load modul tersebut pada saat boottime. 
Semua beres. Di penyimpanan CD-ROM 
milik penulis, tidak ada satupun CD-ROM 
driver dari vendor. Semuanya hanyalah 
CD-ROM data , CD-RW, CD-R kosong, 
dan Debian Woody/Sarge. Kadang- 
kadang tentunya ada juga beberapa 
VCD. 

Linux mungkin belum mengenali 
semua hardware. Akan tetapi, masih 
tegakah seseorang berpendapat bahwa 
Linux tidak ramah dengan hardware? 


Pendeteksian hardware 
Prinsip pengenalan hardware sebenarnya 
bersumber pada kernel. Pada sistem 
operasi c/osed source seperti Microsoft 
Windows, kernel mereka telah dilengkapi 
dengan berbagai modul (lebih dikenal 
dengan istilah driver) yang mereka buat 
sendiri atau disumbangkan oleh vendor 
hardware. Apabila ternyata hardware 
baru dirilis ketika sistem operasi telah 


InoLINUX SEPTEMBER 2003 55 





Deteksi Hardware 


dirilis dan digunakan banyak orang, maka 


umumnya hardware tersebut datang 
dengan CD-ROM Driver. 

Pengguna tetap butuh untuk 
menginstal driver yang terdapat di dalam 
CD-ROM tersebut. Dan dengan 
demikian, pihak marketing lantas 
menyebutnya sebagai plug and play. 
Suatu pujian untuk pihak marketing. 
Namun terkadang, istilah plug and play 
tersebut dapat juga bertransformasi 
menjadi plug and pray (tancapkan dan 
berdoalah agar bisa bekerja). 

Pada sistem operasi open source 
seperti Linux, kernel umumnya juga telah 
dilengkapi dengan berbagai modul untuk 
dukungan hardware. Modul-modul 
tersebut umumnya dibuat oleh para kernel 
hacker di seluruh dunia ataupun 
disumbangkan oleh perusahaan tertentu. 
Sangat wajar pula apabila suatu hardware 
dirilis ketika kernel Linux tersebut telah 
dirilis dan digunakan oleh orang banyak. 
Apabila vendor tidak menyediakan driver 
(modul)-nya, maka kita masih punya 
harapan karena sistem rilis bazaar yang 
dianut oleh komunitas free software 
menyebabkan suatu kernel Linux bisa 
dirilis dalam tempo yang sangat cepat. 
Kita pun dapat menikmati hardware baru. 
Rasa-rasanya, kita tidak perlu khawatir. 

Pada dasarnya, ketika Anda 
menggunakan kernel terbaru, maka 
hampir kebanyakan hardware telah 
didukung. Apabila belum, Anda mungkin 
perlu melakukan kompilasi ulang kernel 
atau modul. Untuk hardware, cukup 
gunakan saja Xserver terbaru. Rasa- 
rasanya semuanya akan beres. Untuk 
printer, gunakan saja CUPS. Pada saat 
artikel ini ditulis, rekan penulis baru saja 
menguji printer Lexmark E323 dan 
bekerja dnegan sangat mulus. 


Deteksi hardware dari sisi 
pengguna 

Permasalahannya, apakah orang yang 
baru saja menggunakan Linux perlu sibuk 
melakukan kompilasi kernel atau modul 
kernel? Atau perlukan seorang pemula 
mengutak atik /proc untuk mendapatkan 
informasi real time kernel? Atau katakanlah 
seseorang membeli ethernet X dan tahu 
persis bahwa ethernet X tersebut telah 


56 InroLINUX SEPTEMBER 2003 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





" € Applications Actions Yok 


| Nopriıianto JluLy 2003 GPI 
$ , y 


| 


ca | |Kiishome/jengkol/NOP/WR| + (Buddy List) 
2 Interface disco 





didukung oleh kernel. Lantas apakah 
beliau harus berbengong ria untuk 
mencari tahu apa yang harus dilakukan 
agar ethernet tersebut bekerja, karena 
ketika ditancapkan ethernet tersebut belum 
bisa digunakan? 

Saat ini, beberapa pendeteksi 
hardware seperti Kudzu (oleh Red Hat), 
Detect (MandrakeSoft), dan Discover 
(Progeny, berbasis pada Detect) memang 
cukup diandalkan. Secara umum, Kudzu 
sudah sangat memuaskan. Lantas, 
bagaimana dengan Discover? Untuk 
fleksibilitas, Discover dijalankan pada 
Command Line Interface. Di artikel ini, 
kita akan menjadikan Discover jauh lebih 
indah dan mudah untuk digunakan. 


Menggunakan discover 
Discover, merujuk ke situsnya, http:// 
hackers.progeny.com/discover/, adalah 
program pendeteksi hardware yang 
menggunakan modul-modul kernel dalam 
pendeteksiannya. Discover dapat Anda 
gunakan untuk mendeteksi hardware di 
sistem Anda. Penulis mencoba Discover 
pada berbagai perangkat yang berbeda, 
dan secara umum memberikan hasil yang 
sangat memuaskan. 

Sebelum kita membuat interface yang 
ramah dengan Discover, kita akan 
melihat bagaimana menyenangkannya 


www.infolinux.web.id 


Eile Edit View Terminal Go Help 


bridgel 


index of /progeny/disco| E 


Thu Jul 24, 15:051 = ` 


od a 


Al 





| 
CHEN 


Taa 


menggunakan Discover. Anda dapat 
men-download Discover di http:// 
archive.progeny.com/progeny/discover/. 
Bagi pengguna Debian, Anda dapat 
menginstal Discover dengan memberikan 
perintah: 

apt-get install discover. 


Untuk menjalankan Discover, 
berikanlah perintah sebagai berikut: 
discover 


Discover dapat mengenali bus dengan 
tipe berikut ini: pci, isa, pcmcia, usb, ide, 
scsi, parallel, dan serial. Untuk device, 
Discover dapat mendeteksi bridge, 
cdrom, ide, scsi, usb, ethernet, modem, 
sound, dan video. Selain itu, Discover 
dapat pula menampilkan informasi 
seputar vendor, model, modul kernel, 
nama device, dan xserver serta modul 
untuk xserver. Luar biasa, bukan? Berikut 
ini adalah beberapa contoh penggunaan 
Discover yang penulis coba di komputer 
redaksi /InfoLINUX. 


Pendeteksian VGA card: 
# discover — vendor video 
ATI Technologies, Inc. 


# discover —model video 
3D Rage Ilc (264GT2c GV] 


IKLAN 





Deteksi Hardware 


# discover — xserver video 
XFree86 


# discover —xdriver video 
ati 


Pendeteksian ethernet: 
# discover — vendor ethernet 
Compag Computer Corporation 


# discover —model ethernet 
ProLiant Integrated Netelligent 10/100 


# discover —module ethernet 
tlan 


Dengan demikian, dengan Discover, 
kita bagaikan seorang Sherlock Holmes. 
Luar biasa! Khusus untuk video, 
tentunya kita tidak mendeteksi modul 
kernel. Demikian pula kita tidak akan 
mendeteksi xserver dan modul untuk 
xdriver pada ethernet. 


Interface Discover yang 
lebih ramah 

Discover sendiri telah datang dengan 
interface yang sangat memudahkan, 
terutama ketika Anda menggunakannya 
dalam pembuatan instalasi distro. 
Sayangnya, bagi pengguna akhir yang 
ingin melihat informasi hardware, 
interface CLI seperti ini akan sedikit 
merepotkan. Sekarang, bagaimana kalau 
kita membuatnya lebih ramah? 

Pada prinsipnya, kita akan menampil- 
kan segala hal yang dapat dideteksi oleh 
Discover pada interface utama kita. Kita 
akan menampilkan pendeteksian bridge, 
cdrom, ide, scsi, usb, ethernet, modem, 
sound, dan video. Setelah pengguna 
memilih salah satunya, kita akan 
melakukan pendeteksian semua hal yang 
berhubungan dengan device-device 
tersebut, mulai dari informasi seputar 
vendor, model, modul kernel, nama 
device, dan xserver serta modul untuk 
xserver. Tentunya, untuk mempersingkat 
waktu deteksi, kita hanya akan 
mendeteksi informasi yang relevan saja. 

Sebagai contoh, kita tidak akan 
mendeteksi xserver untuk ethernet. 
Andaikata apa yang berhasil kita deteksi 


58 InroLINUX SEPTEMBER 2003 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





"€ Applications Actions @ 


a —| 





Thu jul 24, 15:061 =€ ` 


= 





Al 








x 
| 
a| |t kword |è [Buddy tist] (ifindexof/prosenylas Terminal | č OEE 


2 Hasil deteksi Discover 





ternyata memiliki modul kernel, maka kita 
akan menanyakan kepada user untuk 
memasukkan modul tersebut ke dalam 
kernel. Dan idealnya, apabila apa yang 
berhasil kita deteksi adalah VGA card, 
maka kita akan menyusun sebagian isi dari 
file konfigurasi X Server. Sayangnya, yang 
terakhir ini tidak akan dibahas di artikel ini. 
Kita akan segera mulai. Berikut ini 
adalah langkah-langkah pembuatannya: 


1. Variabel-variabel penting 
Berikut ini adalah beberapa variabel 
penting yang didefinisikan: 

PROGNAME = "Disco" 

VERSION = "0.1a” 

COPYRIGHT -  $PROGNAME $VERSION, (c) 
Noprianto, July 2003. GPL” 


alias dialog = "dialog —backtitle \"$COPY 
RIGHT\”” 


TEMP = /tmp/$$.disco 
ALL = "bridge cdrom ide scsi usb ethernet 
modem sound video” 


2. Pengecekan ketersediaan 
program dan prasyarat lain 

Apa yang akan kita periksa adalah user 

yang menjalankannya, ketersediaan 

program dan status /proc. Kita akan 

menuangkannya dalam fungsi-fungsi: 


www.infolinux.web.id 


Kita mulai dengan fungsi checkUser(): 
function checkUser() 
í 
superuser = $(grep -e :0:0: /etc/ 
passwd | cut -d: -f1) 
test -z $superuser && 
superuser = "super user” 
who = Slid -u) 
if [ $who -ne 0 | 
then 
echo “You are not $superuser. 
Please login as $superuser first” 
exit 1 
fi 


Fungsi ini akan memeriksa apakah 
user yang menjalankan adalah root atau 
bukan. Ada baiknya program ini 
dijalankan oleh root. Oleh karena itu, kita 
perlu memeriksanya terlebih dahulu. 

superuser = $(grep -e :0:0: /etc/ 
passwd | cut -d: -f1) 

test -z $superuser && 
superuser = "super user” 

who = Slid -u) 


Baris yang pertama akan mencoba 
untuk mendapatkan nama user root 
(terkadang, ada pengguna yang tidak 
menggunakan root sebagai super user, 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





dan lebih memilih nama user lain 
misalnya. Dan disinilah kita akan 
memeriksannya). Umumnya, baik user 
dan group root memiliki id O. Maka kita 
mengambil informasinya dari /etc/ 
passwd. Andaikata group dari root 
bukanlah O, maka kita tidak akan 
mendapatkan apapun juga. 

Dengan demikian, kita mengasumsi- 
kan nama dari user root adalah “super 
user”. Baris terakhir berguna untuk 
memeriksa apakah user yang sedang 
aktif adalah root (super user) atau bukan. 

Fungsi kedua adalah pemeriksaan 
ketersediaan program dan status /proc: 
function checkDepsl) 


{ 
w discover = $(which discover) 
if [ -z $w discover | 
then 
echo “I cant find discover. 
Sorry.” 
exit 1 
fi 
w dialog = $(which dialog) 
if [ -z $w dialog | 
then 
echo “I cant find dialog. Sorry.” 
exit 1 
fi 
m proc = $(grep -w proc /etc/mtab| tr 
-d [:space:]) 
if [ -z $m proc ] 
then 
echo "/proc is not mounted. 
Sorry.” 
exit 1 
fi 
} 


Secara umum, kita menggunakan 
which untuk memeriksa ketersediaan 
program. Untuk itu, Anda dapat saja 
mengatur $PATH. Program-program 
yang kita periksa ketersediaannya pun 
belum lengkap karena kita tidak 
memeriksa ketersediaan modprobe yang 
akan kita gunakan nanti. Untuk 
memeriksa apakah /proc di mount atau 
tidak, kita akan membaca informasi dari / 


etc/mtab. Apa yang kita lakukan di sini 
mungkin bukan cara terbaik. Akan tetapi, 
dalam sebagian besar kasus, cara seperti 
ini cukup memadai. 


3. Pembuatan fungsi pembantu 
function dell) 
{ 

rm -rf $TEMP 

rm -rf /tmp/*.disco 


Fungsi del tersebut berfungsi untuk 
mempersingkat pengetikan. 


4. Pembuatan fungsi utama 
function main() 
{ 

checkUser 

checkDeps 


for i in $ALL 
do 
MENUITEMS =” $MENUITEMS $i 
$i” 
done 


while [ 1 ] 
do 
dialog — menu “Select device” 
20 40 10 $MENUITEMS 2> $TEMP 
test $? -eq 1 && break 
SELECTED -'cat $TEMP' 
del 


tput reset 

tput cup 10 10 

echo -n “Please wait [$SE 
LECTED detection in progress] ...” 

echo "Information for $SE 
LECTED” > $TEMP 

echo > > $TEMP 

detect $SELECTED 

dialog — textbox $TEMP 20 60 

configureDevice $SELECTED 

del 


done 


www.infolinux.web.id 





Deteksi Hardware 


del 
} 


Pertama-tama, kita akan memeriksa 
user yang menjalankan dan berbagai 
prasyarat lain, Setelah itu, kita akan 
membuat menu untuk program dialog. 
Kemudian, pada interface program 
dialog, kita akan mengulang sampai 
pengguna memilih tombol cancel. Untuk 
setiap pilihan yang user tentukan, 
sebelum melewatkannya ke fungsi lain, 
kita akan menampilkan informasi tunggu 
terlebih dahulu karena proses pende- 
teksian cukup memakan waktu. 

Setelah fungsi detect() melaporkan 
hasilnya ke dalam file, maka kita akan 
menampilkannya kepada user. Setelah 
itu, kita akan memanggil fungsi 
configureDevice untuk memeriksa apakah 
ada yang bisa dilakukan untuk device 
tersebut. Load modul kalau ada modul 
kernel yang tersedia, atau pembuatan file 
konfigurasi X Server yang saat ini belum 
tersedia. 


5. Fungsi detect() 
function detect() 
{ 
bridge = "model vendor module” 
cdrom = "model vendor device module” 
ide = "model vendor device module” 
scsi = "model vendor device module” 
usb = "model vendor device module” 
ethernet = "model vendor module” 
modem - "model vendor device 
module” 
sound — "model vendor module” 
video = "model vendor xserver xdriver” 


pretest = $(discover $1 2> /dev/null) 
if [ -z “$pretest” ] 
then 
echo -n “[not found] ” 
echo “NOT FOUND” > > $TEMP 
return 
fi 
echo -n “[found] “ 
case $1 in 
bridge) for i in $bridge 


do 
echo -n “Si " 


InroLINUX SEPTEMBER 2003 59 





Deteksi Hardware 


temp = $(discover — $i $1 
22 Idev/null) 
test ! -z "Stemp” && echo 
"$i: $temp” > > $TEMP 
done 
cdrom) for i in $cdrom 
do 
echo -n "Si ” 
temp = $(discover — $i $1 
22 Idev/null) 
test ! -z "Stemp” && echo 
“Si: $temp” > > $TEMP 
done 
ide) for i in $ide 
do 
echo -n "Si ” 
temp = $(discover — $i $1 
22 /dev/null) 
test ! -z "Stemp” && echo 
"$i: $temp” > > $TEMP 
done 
scsi) for i in $scsi 
do 
echo -n "Si ” 
temp = $(discover — $i $1 
22 Idev/null) 
test ! -z "Stemp” && echo 
“Si: $temp” > > $TEMP 
done 
usb) for i in $usb 
do 
echo -n "Si ” 
temp = $(discover — $i $1 
22 /dev/null) 
test ! -z "Stemp” && echo 
"$i: $temp” > > $TEMP 
done 
ethernet) for i in $ethernet 
do 
echo -n "Si ” 
temp = $(discover — $i $1 
22 /dev/null) 
test ! -z "Stemp” && echo 
"$i: $temp” > > $TEMP 
done 
modem) for i in $modem 
do 
echo -n "Si ” 


60  InroLINUX SEPTEMBER 2003 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





temp = $(discover — $i $1 
22 Idev/null) 
test ! -z "Stemp” && echo 
“Si: $temp” > > $TEMP 
done 
sound) for i in $sound 
do 
echo -n "Si ” 
temp = $(discover — $i $1 
22 /dev/null) 
test ! -z "Stemp” && echo 
"$i: $temp” > > $TEMP 
done 
video) for i in $video 
do 
echo -n "Si ” 
temp = $(discover — $i $1 
22 Idev/null) 
test ! -z "Stemp” && echo 
“Si: $temp” > > $TEMP 
done 


esac 


Fungsi yang satu ini jelas tidak efisien 
dari sisi pemrograman. Apabila 
menggunakan associative array, 
tentunya tidak akan perlu menjadi 
sepanjang ini. Prinsip kerjanya, pertama- 
tama kita mendefinisikan terlebih dahului 
apa-apa saja yang akan diperiksa yang 
relevan dengan device. 

Penulis mungkin membuat kesalahan 
dan untuk itu penulis memohon maaf. 
Setelah itu, kita akan mencoba untuk 
mendeteksi keberadaan device secara 
umum. Apabila device tersebut tidak 
ditemukan, maka kita akan segera keluar 


dari fungsi ini. Apabila device ditemukan, 


barulah kita mendeteksi apa-apa saja 
yang telah ditentukan dan relevan 
dengan device tersebut. Setiap 
pemeriksaan akan ditulis ke dalam suatu 
file sementara dan akan dilaporkan. 


6. Fungsi configureDevice() 
function configureDevicel) 


{ 
module = $(grep module: $TEMP | awk 


“(print $2Y) 
xdriver = $(grep xdriver: $TEMP | awk 


www.infolinux.web.id 


“(print $2}') 


if [ ! -z $module | 
then 


dialog —yesno “Configure $1?” 
10 40 
if [ $? -eq O ] 
then 
modprobe $module 1>/ 
dev/null 25 &1 


if [ $? -ne O ] 
then 

RESULT = "failed" 
else 

RESULT =” succeded” 
fi 


dialog —msgbox “Configure 
$RESULT” 10 40 
fi 


fi 


if [ ! -z $xdriver ] 
then 
dialog —msgbox "X Server 
configuration is not implemented at this time. 
sorry.” 10 40 
fi 


Apa yang dilakukan oleh fungsi ini 
adalah memeriksa apa saja yang bisa 
dilakukan dengan device tersebut, Untuk 
saat ini, ada dua hal yang akan diperiksa. 
Ketersediaan modul kernel atau modul 
untuk xserver. Apabila kita menemukan 
bahwa device tersebut memiliki modul 
kernel, kita akan meminta konfirmasi 
kepada user untuk memasukkannya ke 
dalam kernel. 

Demikianlah, kini Discover menjadi 
lebih meriah dan murah digunakan. Ganti 
dialog dengan gdialog (kemudian berikan 
beberapa perubahan) dan tampilan Anda 
akan jauh lebih menyenangkan. Walau, 
masih terdapat banyak sekali kekurangan 
pada program ini. Berniat untuk 
mengembangkannya? Â 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 











Pemrograman Web 
dengan Shell Script 


Shell script tidak hanya dapat digunakan administrasi sistem. 
Dengan beberapa baris kode shell script, Anda bahkan dapat 
menghasilkan aplikasi web yang mengagumkan. Tidak perlu 
instal macam-macam software, hanya Apache dan shell yang 
menuruti standar POSIX saja yang diperlukan. 


aat ini, bahasa pemrograman web 

semakin menjamur dan semakin 

menjanjikan berbagai kemudahan 
yang tidak pernah akan terbayang 
beberapa saat yang lalu. Sebut saja 
PHP. Bahasa yang satu ini, setidaknya 
menurut penulis, sangat menyenangkan 
untuk digunakan dalam pemrograman 
web. Situs-situs web di dunia juga 
banyak yang mengandalkan bahasa 
yang satu ini. Belum lagi aplikasi- 
aplikasi siap pakai lain yang dibuat 
dengan PHP. 

Web hosting pun tidak mau kalah. 
Dukungan PHP jarang sekali absen dalam 
layanan mereka. Sebuah fenomena yang 
luar biasa. Anda tidak suka PHP? Baik. 
Masih ada JSP. Penggemar Java akan 
berbahagia sekali dengan alat bantu yang 
satu ini. Kemudian, pengguna Python 
mungkin akan berbahagia dengan Zope, 
termasuk penulis. 

Baiklah, sekarang coba kita simak 
beberapa hal berikut. Anda butuh untuk 
menampilkan informasi sistem via web 
browser. Anda mungkin butuh untuk 
menyimpan informasi pengunjung. Anda 
mungkin perlu menampilkan isi berbagai 
file di sistem via web browser. Atau 
Anda ingin menyulap berbagai tool 
sistem menjadi aplikasi Internet. 

Lantas, apakah untuk tugas-tugas 
seperti itu, kita perlu menginstal PHP, 
atau menginstal JSP, atau menginstal 
Zope? Menggunakan PHP mungkin bisa 
saja. Akan tetapi, kalau Anda sering 
berkutat dengan shell script, kenapa 
tidak menggunakan shell script saja? 
Tidak ada software tambahan yang 
perlu diinstal. Dan yang penting, untuk 
tugas-tugas tersebut di atas, Anda 


bahkan dapat membuatnya dalam waktu 
yang sangat singkat. 


Aplikasi CGI 

Pada dasarnya, apa yang akan kita buat 
adalah aplikasi CGI. Bicara teori, aplikasi 
CGI dapat dibangun dengan bahasa 
apapun juga, selama bahasa tersebut 
dapat menampilkan output. Dan boleh 
dikatakan, hampir semua bahasa 
pemrograman tentunya dapat 
menampilkan output. Dan apapun 
bahasa favorit Anda, Anda dapat 
membuat aplikasi web dengan mudah. 
Walau alangkah baiknya apabila bahasa 
yang Anda gunakan memiliki fungsi 
pemrosesan string yang cukup baik. Perl 
atau Python adalah contoh yang baik 
dalam pemrosesan string. Shell script 
dengan tool-tool pendukung seperti awk 
akan sangat membantu. 

Secara umum, Anda perlu mencetak 
header tertentu untuk dikenal sebagai 
aplikasi CGI. Untuk menampilkan output 
dalam format hypertext, Anda akan 
mencetak header berikut ini: 
Content-type: text/html 
< baris kosong > 


Sementara, untuk menampilkan 
output berupa teks biasa, Anda akan 
mencetak header berikut ini: 
Content-type: text/plain 
S baris kosong > 


Copy-kan program yang Anda buat 
di direktori CGI Apache (umumnya 
direktori cgi-bin di instalasi Apache 
Anda. Untuk Debian, direktori CGI 
terletak di /usr/lib/cgi-bin). Jangan lupa 
untuk memastikan program Anda 


www.infolinux.web.id 


Shell Script 











“Ip ang Myecrron 


host 
keep 


w 


Au SSERVER SIGNAT 
Ware  S$SERVER SOFTWAR 
SUNIOUE ID 








memiliki permission executable. Secara 
default, akseslah aplikasi CGI Anda di 
alamat http://< HOST > /ggi-bin/ 
<PROGRAM_ANDA>. 

Sebagai perbandingan, berikut ini 
adalah contoh aplikasi dalam beberapa 
bahasa. 


Bahasa C 
#include < stdio.h > 


int main(void) 
{ 
printf(“Content-type: text/plain”); 
printf(nin”): 
printf(“Hello World”): 
return 0: 


Lakukanlah kompilasi dan akseslah 
lewat web browser Anda. Maka Anda 
telah sukses membuat aplikasi CGI 
dengan bahasa C. 


Bahasa PERL 
#!lusr/bin/perl 


print “Content-type: text/plain”; 
print “\n\n”; 
print “Hello World”; 


- bahasa python 
#!/usr/bin/python 


print “Content-type: text/plain” 
print “In” 
print "Hello World” 


- shell script 
#!/bin/sh 


InoLINUX SEPTEMBER 2003 6l 








Shell Script 


" € Applications Actions 2g — 


7 File Edit View Go Bookmarks Tools Window Help 
ie., è : 


Back 
I £ The Mozilla Organiza... Latest Builds 
A Ahttpi/localhostjcgi-binix2web 4 http:ocalhost/cgi-bin/apache1 


Greetings: Halo Superman ! 





Apache Environment: 
Document root: /var/ww 


HTTP accept: text/xml, application/xml, e Ar imore SNN text/html;q=0.9, text/plain; 9-0. 8, video/x-mng, image/png 
*;q=0.7 


HTTP accept charset: IS0-8859-1,utf-8:q 
HTTP accept encoding: ra deflate 
HTTP connection: Tape 

HTTP host: localho 

HTTP keep alive: 300 


HTTP user agent: Mozilla/5.0 (XIl: U; Linux i686; en-US; rv:1.4) Gecko/20030714 Debian/1.4-2 


Path: /bin: ag Lg -T /usr/sbin 
Remote addr: 

Remote port: Se 

Script filename: /usr/lib/cgi-bin/apachel 


Server signature: sADDRESS»Apache/1.3.27 Server at Jengkol Port 80</ADDRESS> 


Server software: Apache/1.3.27 (Unix) Debian GNU/Linux 
Unigue id: PyDI38CoAHEAAMAGcBCc 
Gateway interface: CGI/1.1 
7... «to... 
4 


Bk EL Z Æ | Done 





2 Informasi internal web server 


echo “Content-type: text/plain” 
echo 
echo “Hello World” 


Dengan demikian, Anda dapat melihat 
bahwa betapa menyenangkannya 
melakukan pemrograman CGI, walau 
untuk orang-orang yang hidup di 
teknologi terkini, boleh jadi CGI akan 
ditertawakan. 


CGI dan informasi internal 
web server 
Dalam suatu aplikasi web, terkadang 
kita perlu mengetahui informasi- 
informasi seperti browser apa yang 
digunakan oleh pengguna, dari alamat 
mana pengguna kita mengakses aplikasi 
kita dan berbagai variabel penting 
lainnya. Untuk itu, Anda tidak perlu 
repot-repot. Web server akan 
menyediakannya untuk Anda. 

Anda bisa mendapatkan informasi- 
informasi tertentu dengan mengakses 


variabel yang di-export oleh web server. 


Cara lain untuk mendapatkan informasi- 
informasi tersebut adalah mengambil 
hasil yang dikeluarkan oleh program 
env. Keluaran dari program env akan 
lebih rumit untuk dipecah-pecah. 
Document root $DOCUMENT ROOT 
HTTP accept $HTTP_ACCEPT 

HTTP accept charset 

$HTTP_ACCEPT CHARSET 

HTTP accept encoding 

$HTTP_ACCEPT ENCODING 


62 InroLINUX SEPTEMBER 2003 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Ji a | T EN- 


Frijul 25, 13:06 = ` 


" € Applications Actions MEI ——j 


Fri jul 25, 13:07 = ` 


E | Ele Edt View Go Bookmarks Tools window Help 





T £ http:/Nocalhost/cgi-bin/x2web 


$ 5 3j [a http://localhost/cgi-bin/x2web ~| T 


T £ The Mozilla Organiza... TA Builds 





Status: 401 Authentication Required 


x2web 0.1a, (c) Noprianto, July 2003. GPL. 
Apache/1.3.27 Server atJengkol Port 80 


2 Program x2web 


HTTP connection SHTTP CONNECTION 
HTTP host S$HTTP HOST 

HTTP keep alive $HTTP KEEP ALIVE 
HTTP user agent SHTTP USER AGENT 
Path $PATH 

Remote address REMOTE ADDR 
Remote port REMOTE PORT 

Script filename $SCRIPT_FILENAME 
Server address $SERVER ADDR 
Server admin $SERVER_ ADMIN 
Server name $SERVER NAME 

Server port $SERVER_PORT 

Server signature $SERVER_ SIGNATURE 
Server software  $SERVER SOFTWARE 
Unigueid $UNIQUE ID 

Gateway interface 

$GATEWAY INTERFACE 

Server protocol $SERVER PROTOCOL 
Request method $REQUEST METHOD 
Query string $QUERY STRING 
Request URI REQUEST URI 

Script name $SCRIPT_NAME 


Berikut ini adalah contoh program 
untuk mendapatkan informasi-informasi 
tersebut: 

#!/bin/sh 


echo “Content-type: text/plain” 
echo 

echo “Greetings: Halo Superman !” 

echo 

echo “Apache Environment:” 

echo “Document root: $DOCUMENT ROOT” 
echo “HTTP accept: $HTTP_ACCEPT” 

echo “HTTP accept charset: 


www.infolinux.web.id 





SHTTP ACCEPT CHARSET” 

echo "HTTP accept encoding: 

SHTTP ACCEPT ENCODING” 

echo "HTTP connection: 

SHTTP CONNECTION” 

echo "HTTP host: SHTTP HOST” 
echo "HTTP keep alive: 
SHTTP KEEP ALIVE” 

echo "HTTP user agent: 
SHTTP USER AGENT" 

echo "Path: $PATH” 

echo "Remote addr: $REMOTE_ADDR” 
echo "Remote port: $REMOTE PORT” 
echo "Script filename: $SCRIPT FILENAME" 
echo "Server addr: $SERVER ADDR” 
echo "Server admin: $SSERVER ADMIN” 
echo "Server name: $SERVER NAME" 
echo "Server port: $SERVER PORT" 
echo "Server signature: 

$SERVER SIGNATURE" 

echo "Server software: 

$SERVER SOFTWARE" 

echo "Unigue id: SUNIOUE ID” 

echo “Gateway interface: 

$GATEWAY INTERFACE" 

echo "Server protocol: 

$SERVER PROTOCOL” 

echo “Request method: 

$REQUEST METHOD” 

echo “Query string: $QUERY_STRING” 
echo “Request URI: SREOUEST URI” 
echo “Script name: $SCRIPT NAME" 
echo 

echo "Sleeping time, superman !" 


#Try to use echo 'env'. Looks more 
complicated, but more informative ! 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Informasi sistem 

Untuk kesempatan ini, keamanan sistem 
akan kita abaikan terlebih dahulu. 
Pernahkah Anda ingin melihat informasi 
ruang kosong penyimpanan Anda, daftar 
proses, informasi memori, informasi 
CPU, informasi partisi harddisk, informasi 
file sistem yang dimunt, informasi kernel, 
user-user dan group-group di sistem via 
web browser? Bagaimana kalau kita 
membuatnya sendiri? 

Sebutlah program yang akan kita buat 
ini dengan nama x2web. Program x2web 
ini memiliki kemampuan untuk 
menampilkan hal-hal yang telah 
disebutkan sebelumnya via web browser. 
Interface-nya akan ditampilkan cukup 
ramah dengan bantuan hyperlink. Dan 
untuk mempermudah peng-copy-an, 
x2web hanya akan memiliki satu file saja. 

Untuk setiap tugas yang dikerjakan, 
kita akan memproses variabel 
$QUERY STRING. Apabila variabel 
yang satu ini belum diset, maka sebuah 
menu akan ditampilkan. Sementara 
apabila $QUERY STRING memiliki nilai 
tertentu, maka kita akan melakukan 
parsing sederhana dan melakukan tugas 
yang bersesuaian. 

Kita akan memiliki sebuah fungsi 
penting, yang kita beri nama wrapper!). 
Fungsi ini akan melakukan parsing 
$QUERY STRING dan melakukan tugas 
yang bersesuaian. Fungsi lain seperti 
fungsi signature() hanya akan menampilkan 
informasi seputar web server. Berikut ini 
adalah source code selengkapnya. 
Penjelasan akan diberikan setelahnya. 
#!/bin/sh 


PROGNAME -"x2web” 

VERSION -”0.1a” 

COPYRIGHT =” $SPROGNAME SVERSION, (c) 
Noprianto, July 2003. GPL.” 


function wrapper() 
{ 
TASK = $(echo $QUERY STRING | 
awk -F= '{print $2}') 
echo “<a 
href = $SCRIPT_NAME > back to menu </a>” 
echo “<pre>” 
case $TASK in 


df) df 
psax) ps ax 
meminfo) cat /proc/meminfo 
cpuinfo) cat /proc/cpuinfo 
part) cat /proc/partitions 
mtab) cat /etc/mtab 
uname) uname -a 
userlist) sum = $(cat /etc/passwd 
| wc -) 
echo “found $sum 
users <hr>” 
cat /etc/passwd | cut -d: - 
f1 
grouplist)  sum= $(cat /etc/group | 
wc -l) 
echo “found $sum 
groups <hr>” 
cat /etc/group | cut -d: -f1 
esac 
echo ” </pre>” 
echo “<a 
href = $SCRIPT_NAME > back to menu </a>” 
signature 
} 


function signature() 


{ 

echo “<hr>” 

echo “$COPYRIGHT” 

echo "$SERVER SIGNATURE” 
} 


echo “Content-type: text/html” 
echo 
echo “<hr>” 


if [ -z $QUERY STRING ] 


then 

echo “<body>” 

echo “<ul>” 

echo” «li» <a 
href = $SCRIPT NAME?task = df > disk free < / 
a> <i>” 


www.infolinux.web.id 


Shell Script 


GudangLinux 


Bila Anda Butuh Linux 


http://www.gudanglinux.com 





deng 
Harga Khusus 

selama ogee 
Bulan ICT c 


MONTH 
August 2003 


= 


*AS alkan LInux 


Telp: (021) 5793-4 
ITCenter-Kuningan Jakarta 





Gerbang:Linux 


Portal Linux Indonesia 


http://www.gerbanglinux.com 


InroLINUX SEPTEMBER 2003 63 








Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Shell Script 


" € Applications Actions MEN ==] 








e, è 
Back 
Lp The Mozilla Organiza... Latest Builds 


GD L http/localhos..x2web?task=psax | 2# http: 


back to menu 

PID TTY STAT TIME COMMAND 

1.9 S 0:05 init (2) 

2? SW 0:01 Ikeventd) 

3? SAN 0:00 Iksoftirgd CPUo) 

4? SW 0:00 Ikswapd) 

Ss? Sa 0:00 (bdflush) 

6? Sn 0:01 [kupdated] 

7? SW 0:00 li2oevtd) 

8? Sw 0:00 [kreiserfsd] 

97 ? SA 0:00 Ik ) 
345 ? S 0:00 /sbin/syslogd 
348 ? S 0:00 /sbin/klogd 
359 ? s 0:00 /usr/sbin/inetd 
366 ? s 0:00 /usr/sbin/cupsd 
367 ? S 0:00 /usr/sbin/sshd 
372 ? S 0:00 /usr/bin/X11/xfs -daemon 
374 ? s 0:00 /usr/sbin/atd 
378 ? S 0:00 /usr/sbin/cron 
388 ? S 0:00 /usr/sbin/apache 
395 ? S 0:00 /usr/bin/kdm 


4 
Bk EL vw Ea | Done 





2 Program x2web sedang menampilkan daftar proses 


echo “<li> <a 
href = $SCRIPT NAME?task = psax > process 
list</a> </i>” 
echo “<li> <a 
href = $SCRIPT_NAME? task = meminfo > Memory 
information </a> </li>" 
echo “<li> <a 
href = $SCRIPT_NAME? task = cpuinfo > CPU 
information </a> </li>" 
echo “<li> <a 
href = $SCRIPT_NAME? task = part > Partition 
information </a> </li>" 
echo “<li> <a 
href = $SCRIPT_NAME? task = mtab > Mounted 
filesystem </a> </li>” 
echo “<li> <a 
href = $SCRIPT_NAME? task = uname > Kernel 
information </a> </li>” 
echo “<li> <a 
href = $SCRIPT NAME?task = userlist > All 
users in system </a> </li>” 
echo “<li> <a 
href = $SCRIPT_NAME? task = grouplist > All 
groups in system </a> </i>” 
echo "</ul>" 
signature 
echo " </body>” 


else 
wrapper $QUERY STRING 


Bagaimana? Bukanlah source 
programnya pun cukup singkat dan 
sederhana? 
if [ -z $QUERY STRING | 


64 InroLINUX SEPTEMBER 2003 





TE D Dp p OOO 


RA 3 (Empstocahostegibinewebtaskepsax y] E- 


Frijul 25, 13:081 = ` 





Frijul 25, 13:081 = ` 











3 . 
ul 3 Å http://Mocalhostjcgi-bin/stat ?show x] 


E The Mozilla Organiza... ALatest Builds 





8 records found 


Fri Jul 25 12:46:22 WIT 2003 
127.0.0 


Fri Jul 25 12:46:25 WIT 2003 
127. 


Fri Jul 25 12:46:26 WIT 2003 


Mozilla/5.0 (XII: U; Linux i686; en-US; 


Fri Jul 25 12:46:26 WIT 2003 


127.0.0.1 
Mozilla/5.0 (XII: U; Linux i686; en-US; 


Fri Jul 25 12:46:27 WIT 2003 


127.0.0.1 
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; 


4 
-“ x Asa 


then 

echo “<body>” 

echo “<ul>” 

echo “<li> <a 
href = $SCRIPT_NAME?task = df > disk free < / 
a> <i>” 

echo “<li> <a 
href = $SCRIPT_NAME? task = psax > process 
list</a> </i>” 


echo “<li> <a 
href = $SCRIPT NAME?task = grouplist > All 
groups in system </a> </i>” 

echo "«/ul»" 

signature 

echo “</body>” 


else 
wrapper $QUERY STRING 


Blok kode ini bertugas untuk 
menampilkan menu apabila variabel 
$QUERY STRING belum diset. Kita 
menggunakan penguji -z untuk 
mengetahui apakah suatu string adalah 
string kosong atau tidak. 
function wrapper() 


{ 
TASK = $lecho $QUERY STRING | 
awk -F= '{print $2}') 
echo “<a 
href = $SCRIPT_NAME > back to menu </a>” 
echo “<pre>” 
case $TASK in 


www.infolinux.web.id 


.0.0.1 
Mozilla/5.0 (XII: U; Linux 1686: en-US; 


0.0.1 
Mozilla/5.0 (XII: U; Linux i686; en-US; 


rv:1.4) Gecko/20030714 Debian/1.4-2 


rv:1.4) Gecko/20030714 Debian/1.4-2 


rv:1.4) Gecko/20030714 Debian/1.4-2 


rv:1.4) Gecko/20030714 Debian/1.4-2 


rv:1.4) Gecko/20030714 Debian/1.4-2 





2 Statistik pengunjung 


df) df 
psax) ps ax 
meminfo) cat /proc/meminfo 
cpuinfo) cat /proc/cpuinfo 
grouplist) — sum- $(cat /etc/group | 
wc -I) 
echo "found $sum 
groups <hr>” 
cat /etc/group | cut -d: -f1 
esac 
echo ”</pre>” 
echo “<a 
href = $SCRIPT_NAME > back to menu </a>” 
signature 


Kita akan membahas fungsi wrapper() 
tersebut. Pertama-tama, kita akan 
memroses $QUERY STRING dengan 
memisahkannya menjadi dua bagian 
dengan token pemisah adalah tanda sama 
dengan (=). Untuk itu, kita meminta 
bantuan kepada program awk. Setelah itu, 
apa yang kita lakukan hanyalah membaca 
/proc ataupun file-file lain di sistem. 

Dengan demikian, kita dapat melihat 
betapa mudahnya menampilkan informasi 
sistem Anda ke web browser. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Kembali ke masalah keamanan. 
Adalah sangat berbahaya apabila 
program ini Anda jalankan di lingkungan 
di mana setiap orang dapat dengan 
mudah mengaksesnya. Apakah Anda 
rela apabila setiap orang mengetahui 
proses apa saja yang sedang berjalan 
dan kemudian memanfaatkan kelemahan 
salah satu dari program tersebut? Atau 
relakah jika setiap orang mengintip setiap 
rahasia dapur Anda? Tidak. Pembuatan 
password bisa Anda gunakan. 

Selain itu, pembuatan direktori 
terproteksi menggunakan .htaccess juga 
mungkin akan membantu. Namun, 
apabila Anda ingin membuat administrasi 
via web, pelajarilah prinsip kerja webmin. 


Statistik pengunjung 
Mengetahui jumlah pengunjung situs kita 
selalu menjadi hal yang menyenangkan. 
Tentunya, setelah bercapai-capai ria 
membuat website, senyum lebar akan 
semakin merekah ketika semakin banyak 
pengunjung yang menyibukkan web 
server kita. Terkadang, kita perlu untuk 
mencatat informasi pengunjung seperti 
tanggal dan waktu, alamat pengunjung 
dan user agent yang digunakan. Dan 
sekarang, bagaimana kalau kita 
membuatnya sendiri? 

Pertama-tama, apa yang perlu kita 
lakukan adalah mendefinisikan file untuk 
menampung semua informasi tersebut. 
Tempatkan file tersebut di lokasi yang 
cukup aman dan pastikan user yang 
menjalankan Apache memiliki hak tulis di 
lokasi tersebut. Di contoh kali ini, kita 
akan menyimpannya di /tmp. Setelah itu, 
kita perlu pula memastikan token yang 
kita gunakan untuk memisahkan setiap 
field informasi yang kita simpan. Contoh 
ini akan menggunakan field ::: (tiga buah 
titik dua) sebagai pemisah. 

Prinsip kerjanya sangatlah sederhana. 
Script akan membaca $QUERY_STRING 
dan menentukan tugas apa yang akan 
dikerjakan. Apabila $QUERY STRING 
bernilai stat, maka kita akan menulis ke 
dalam 'database'. Sementara, apabila 
$QUERY_STRING adalah show, maka 
kita akan menampilkan semua isinya ke 
web browser. Berikut ini adalah source 
code selengkapnya. 


#!/bin/sh 
FSTAT = /tmp/stats 


function do statt) 


{ 
test! -f $FSTAT && touch SFSTAT 


echo 


"$(date):::$REMOTE ADDR:::$HTTP USER 


AGENT:::" >> $FSTAT 
} 


function do showl) 
{ 

echo “<pre>” 

sum= $(cat $FSTAT | wc -I 2> /dev/ 
null) 

echo “$sum records found” 

echo “<hr>” 

test -f SFSTAT && cat $FSTAT | sed 
-e “S/:::/ br 5g” 

echo ” </pre>” 


function wrapper() 


{ 


case $1 in 


Shell Script 





stat) do stat:: 
show) do show:: 
esac 


echo “Content-type: text/html” 
echo 


if [ ! -z $QUERY_STRING | 
then 
wrapper $QUERY STRING 


exit 0 


Bagaimana pendapat Anda tentang 
pemrograman CGI dengan shell script? 
Apabila seseorang benar-benar 
mendalami seni pemrograman shell, 
maka aplikasi CGI yang berkualitas tinggi 
pun dapat diciptakan. Hanya, aspek- 
aspek keamanan pun harus senantiasa 
diperhatikan agar aplikasi tersebut tidak 
menjadi senjata makan tuan.ĝ 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 





INTERNET ACCESS 
Biznet Broadband Building 


BiznetDSL 


Our Services 


for regular conversation. 
Dedicated Line 


High speed and high availability internet acces: 


speed from 32 Kbps to 10 Mbps. 
Dial up & BIZNET 0809 


Internet access using regular phone | 
| 


BIZNET Hotspot 
High-speed Wi-Fi wireles 
coffee shops, hotels, malls, 
with a Wi-Fi 802.11b Netwo 
Global Roaming Access 
Roaming capability for mi 
to the corporate network 
Virtual Private Network 
We can offer the IP-VPN « 


DATA CENTER 
Co-location and Dis 
Available in Close | 


WEB HOSTING 
Available in Windows NT, W 


www.biz.net.id 


www.infolinux.web.id 


A state-of-the-art Metro Area Network (MAN). IP infrastructure designed by Biznet 
to accommodate high speed, high availability and high reliability network. 
Available in major high-rise buildings in Jakarta CBD area. 


The latest broadband internet access technology using copper phone line infrastructure. 
Download speed up to 512 Kbps. At the same time, you can use the phone line 


r medium to large enterprise, 


|] upto 56 Kbps. 


latform 


Jakarta : MidPlaza 2, 8tħ Floor, Ji. Jend. Sudirman Kav 10-11, Jakarta 10220, Tel: (021) 570.8888, Fax: (021) 570.0580 
Email: sales@biz.net.id, Toll-Free: 0800-1-BIZNET (0800-124-9638) 
Bali : Komplek Pertokoan Tragia Blok E No. 33-35, JI. By Pass Ngurah Rai, Nusa Dua - Bali 80363 
Tel: (0361) 771.631 Fax: (0361) 774.980 Email: salesdps@biz.net.id 


support.biz.net.id 





InroLINUX SEPTEMBER 2003 65 





Statistik Lagu XMMS 


Statistik Lagu XMMS 


Senang mendengarkan lagu MP3 atau OGG 
menggunakan XMMS? Lagu mana yang 
paling sering Anda dengarkan? Lagu mana 
yang paling jarang Anda dengarkan? Tidak 
ingat? Mari catat dengan membuat statistik 
lagu-lagu yang diputar dengan XMMS! 


ampir semua penikmat musik di 

Linux pasti mengenal XMMS. 

Wajar adanya karena XMMS 
menawarkan kemiripan yang luar biasa 
dengan Winamp, salah satu pemutar 
audio dan video paling terkenal di dunia 
ini. Selain itu, tentunya XMMS pun 
sangat andal untuk digunakan. 

Untuk koleksi musik, hampir semua 
penikmat musik mengoleksi musik- 
musiknya baik secara manual ataupun 
menggunakan program pengatur dan 
pendata lagu. Penulis sendiri 
mengaturnya secara manual. 

Dari pengalaman penulis sebagai 
penikmat musik blues dan lagu-lagu 
lama, semua lagu yang dimasukkan di 
dalam playlist hanya akan didengarkan 
saja. Akan tetapi, terkadang ada lagu 
yang dalam situasi dan kondisi tertentu 
menjadi sangat menarik untuk didengar 
sehingga didengar berulang-ulang. 
Beberapa saat yang lalu, penulis merasa 
ingin mengetahui lagu-lagu apa aja yang 
sebenarnya paling sering di dengarkan. 
Dan tentu saja juga lagu yang paling 
jarang didengarkan. Suatu hari, lagu-lagu 
yang paling jarang didengarkan akan 
menghilang dari harddisk. 


Song Change 
XMMS sendiri sebenarnya menyediakan 
sarana bagi kita untuk mencatat lagu-lagu 
apa saja yang telah kita dengarkan. Hal 
tersebut dapat dilakukan dengan 
mencatatkan nama file lagu atau judul 
lagu setiap kali terjadi pergantian lagu. 
Dengan plug-in song change, semua hal 
tersebut dapat dilakukan dengan mudah. 
Bukalah XMMS dan bukalah window 
Preferences (bisa Anda lakukan dengan 
menekan kombinasi tombol CTRL +p). 
Masih di window Preferences, pilihlah 


66 InroLINUX SEPTEMBER 2003 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 








tab Effects/General Plugins. Kemudian, di 
bagian bawah tab tersebut, pilihlah 
General plugin Song Change, dan kliklah 
tombol Configure. Jangan lupa untuk 
mengaktifkan pilihan Enable plugin 
sesudahnya. Sebuah window dengan 
judul Song Change Configuration akan 
terbuka untuk Anda. Di bagian song 
change, Anda akan menjumpai sebuah 
input box di mana perintah shell script 
dapat diberikan begitu pergantian lagu 
terjadi. 

Apa yang akan kita lakukan adalah 
mencatat informasi lagu tersebut. 
Sebagai contoh, pemberian perintah: 
echo “%f” > > - Ixmms.log 


akan mengisi file xmms.log di home 
directory Anda dengan semua nama file 
lagu yang telah Anda dengarkan. Apa 
saja selain nama file yang bisa 
dimasukkan? Berikut ini adalah daftar 
selengkapnya: 

> %F — Frekuensi (dalam hertz) 

> %c — Jumlah channel 

> %f - Nama file dengan path 

=> 961 — panjang lagu dalam milidetik 
> Yon — Nama lagu 

> %r — Rating lagu 

> Yos - Nama lagu 

= Yot — Posisi dalam playlist 


Artikel ini akan memfokuskan pada 
nama file lagu yang telah didengarkan. 


Struktur data 


Karena kita akan mengurutkan lagu-lagu 
mana saja yang paling sering didengar 
sampai yang paling jarang didengar, 
maka kita tidak dapat memasukkan lagu- 
lagu apa saja yang telah kita dengar 
begitu saja ke dalam suatu file. 
Alasannya, kita perlu menambahkan 


www.infolinux.web.id 





jumlah lagu tersebut setelah didengarkan. 
Apabila yang satu ini telah dikerjakan, 
maka penampilan dan pengurutannya 
akan menjadi jauh lebih mudah. 

Untuk mudahnya, kita akan membuat 
sebuah program yang akan menulis dan 
membaca dari sebuah file database. 
Format dari file database tersebut 
adalah: 

«jumlah didengarkan» ::: nama file lagu > 


Kita memiliki dua field dengan 
pemisah field adalah tiga buah tanda titik 
dua (:::). Field &Xjumlah didengarkan > 
akan selalu ditambahkan ketika lagu yang 
sama diputar kembali. Dengan demikian, 
kita memiliki entri yang unik di dalam 
database tersebut. Penampilan datanya, 
baik ke console, ataupun ke web, akan 
menjadi sangat mudah. 


Cara kerja program 

Program yang akan kita bangun adalah 
program shell script dengan sedikit 
penggunaan awk. Kita akan memberikan 
nama xmmsstat untuk program ini. 
Selain dapat menampilkan laporan di 
console, program juga siap menjadi 
aplikasi CGI dan dapat menampilkan 
laporan di web. 

Apa yang pertama-tama kita periksa 
adalah variabel $OUERY STRING. 
Apabila variabel ini di-set atau bukan 
merupakan string kosong, maka kita akan 
menganggapnya aplikasi CGI dan akan 
memanggil fungsi yang bersesuaian 
untuk menampilkan laporan di web. 
Apabila tidak ada variabel 
$QUERY STRING, maka kita akan 
memeriksa keberadaan parameter pertama 
pada program. Apabila tidak ada 





Audio YO Plugins EectGeneral Plugins | visualization Plugins | Options | Fonts | "ite 
Effect Plugins 


Extra Stereo Plugin 1.2.7 Jlibstereo.so) p | 







IRman Control 1.2.7 flibir. 
ib 





so) 





2 Window Preferences XMMS 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





parameter apapun yang diberikan dan 
SOUERY STRING bernilai kosong, maka 
kita akan menampilkan laporan di 
console. Sebaliknya, apabila ada 
parameter pertama, maka kita akan 
melakukan pengubahan pada database. 

Untuk fungsi pengubahan database, 
pertama-tama kita akan menyaring 
database asli dan menampilkan isinya ke 
file sementara kecuali record nama file 
yang ingin dimasukkan. Apabila nama 
file tersebut ternyata diberikan untuk kali 
pertama, maka isi file sementara akan 
sama persis dengan database asli. 
Kemudian, langkah kedua adalah 
menyaring isi database asli dan 
mengambil record yang bersesuaian 
dengan nama file yang dimasukkan. 

Apabila ternyata nama file tersebut 
diberikan untuk pertama kalinya, maka 
secara sederhana kita akan memasukkan 
record 1::: Xnama file lagu» karena 
lagu tersebut diputar untuk pertama 
kalinya. Apabila ternyata lagu yang ingin 
dimasukkan sudah pernah diputar 
sebelumnya, maka kita akan memisahkan 
kedua field tersebut, kemudian 
menambahkan nilai untuk field 
«jumlah didengarkan» dan kemudian 
memasukkan kembali record tersebut ke 
database. 

Sementara untuk penampilan laporan, 
sederhananya, kita hanya menampilkan 
isi database dalam keadaan terurut dan 
memisahkan setiap barisnya berdasarkan 
token pemisah field, yaitu tiga buah 
tanda titik dua (:::). Menggunakan awk, 
kita akan mencetak karakter # sejumlah 
field jumlah didengarkan» diikuti 
dengan nama file lagu. 

Untuk fungsi aplikasi CGI, secara 
sederhana kita hanya menambahkan 
header dan kemudian memanggil fungsi 
penampilan laporan. 


Kode! Kode! Kode! 


Kode yang akan kita buat sangatlah 
pendek. Efektifnya, tidak akan melebihi 
50 baris. Kita akan memulainya langkah 
demi langkah: 


1. Definisi variabel penting 
PROGNAME = "XmmsStat" 
VERSION ="0.1a” 





Statistik Lagu XMMS 





Song change 


Sheli-command to run when xmms changes song. 
can optionally include the string %s which will 
be replaced by the new song title. 


Command: |/usr/Iib/cgi-bin/kmmsstat “$(basename "4?”)") 


Playlist end 


Sheli-command to run when xmms 
reaches the end of the playlist. 


Command: | "10101011, 


2 Window konfigurasi Song Change 


COPYRIGHT -" SPROGNAME $VERSION, (c) 
Noprianto, July 2003. GPL.” 

DATA -"/home/users/nop/xmmsstatdata” 
TEMP = /tmp/$S.xmmsstat 


Jangan lupa untuk mengatur variabel 
DATA agar sesuai dengan konfigurasi 
Anda. 


2. Definisi fungsi yang diperlukan 
function dell) 
í 

rm -rf $TEMP 

rm -rf /tmp/*.xmmsstat 
} 

Fungsi del() bertugas untuk 

melakukan pembersihan file-file 
sementara. 


function statl) 
{ 
cat $DATA | grep -wvi “$1” > $TEMP 
UPDATE ="$(cat $DATA | grep -wi 
"$1")” 
mv $TEMP $DATA 
del 
if [ ! -z "SUPDATE" | 
then 
SONG =" $(echo “$UPDATE” 
awk -F":::” '{print $2Y)" 
FREQ =" $(expr $(echo "$UP 
awk -F”:::” '{print $1Y) + 1)" 





DATE” 





www.infolinux.web.id 


[o | caca | 


UPDATE - "SFREO::: $SONG” 
else 

UPDATE ="1:::$1" 
fi 
echo “"$SUPDATE" > > $DATA 


} 


Fungsi stat() bertugas untuk 
mengubah database. Di sini, 
penggunaan program grep sangatlah 
membantu. Dengan memberikan opsi -v 
pada program grep, kita bisa 
mendapatkan hasil inversi penyaringan. 
Dengan opsi -w, kita dapat 
menyaringnya perkata. Untuk 
menambahkan field 
<jumlah_didengarkan>, kita 
menggunakan program expr. 


function show() 


{ 
cat $DATA | sort -r | awk -F”:::” ' 
{ 
ORS-"" 
for (i= 1:i<= $1:i++) 
{ 
print "#”: 
} 
print" “$2”\n”; 
| 
} 


InroLINUX SEPTEMBER 2003 67 





Statistik Lagu XMMS 


v 
4 Back ~ Forward 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





- Reload Stop fe hitp/Mocalhost'cgi-bin/xmmsstat? show 4| # Den Hill - Som 


«Dx v 
op dus rflib'cgi bi n +2 xmi 
e lihen n Ue Pau ch.o9gg 





Dan Hill - S ar e La pan ve Ben ogg 


te 

## Chicago - e Ins 

## Cat re iapa Morning Ha Has Broken. - 

## Barbra Streisand - 
Whitney Hou: ton As GA In Tn Tang ogg 
Whitney Houston - I Will Aly Love You. ogg 


Whitney Houston - Greatest Love Of AlL. ogg 

Rod Stewart - Sai ng. ogg 

Rod Stewart - I Don't Want To Talk About It. ogg 
Phil Collins - Groove Of Love. ogi 

Phil Collins - Another Day In Paradise. ogg 

Phil Colli ainst Odds (Take A Look At Me Now). ogg 
J 

E 

E 

E 


TH 


Lennon magine. ogg 
1 John - -Sariy Bea "ar Bs Pa 
lton ea" ag bung se g 
ddie Rabbit om At Top 0 ogg 
Dia oss E m T You Tell Me Aoin You. Aye Me. ogg 


p dete tete te tette t te tete te tettel 


ee Gees - TA 
e itet TN follors = The “Tg I Feel Tonight. ogg 
"aer T carbo 

Art Garfunkel — Scarborough Fair. ogg 


“Sk EL s2 E5 | Done 


2 Laporan di web 


Fungsi show() bertugas untuk 
menampilkan laporan. Sederhananya, 
kita hanya menampilkan isi database 
dan memberikan keluarannya ke 
program sort yang telah siap menerima 
dengan senang hati. Kemudian, dengan 
program awk, kita pun memisahkan 
fieldnya dengan token tiga buah tanda 
titik dua (:::). Sintaks awk yang mirip 
dengan bahasa C cukup fleksibel untuk 
digunakan. Dengan awk, kita 
menampilkan karakter # sejumlah field 
<jumlah_didengarkan >. 


function become cgi() 
{ 

test $QUERY STRING != “show” && 
return 

echo “Content-type: text/plain” 

echo 

show 


Fungsi yang satu ini benar-benar tidak 
berguna. Hanya memeriksa apakah 
$QUERY STRING bernilai show. 
menampilkan header sebagai aplikasi CGI 
dan kemudian memanggil fungsi show(). 
Berbagai perbaikan seperti pembuatan 
grafik batang dengan penggunaan tabel 
dapat ditambahkan di masa mendatang. 


3. Fungsi utama 
test! -f $DATA && touch $DATA 


if [ -z $QUERY STRING | 


68 InroLINUX SEPTEMBER 2003 


ove, 099 
ment m Hanana 
Love You,ogg 
s OF All,ogg 
1k jas ut It,ogg 


Lu 
To 
0 
In adis 


Fi 

f Lov 
Par. 

- Imagin 

- Sorry, Seo Be Bean aras 


@ 
eaa’ GG» 


abit - Too n Pt The Toe Te a -099 
ni dai You Tell He Thatta aa 099 
sda e Pa Ta 


ba 
Ai nds ien sath (1 bings.o00 
- Frol e Jis 


oo me 
oller: Ka “oo L Peel. Ton ight,og9g 
Alay nge 
unkel - Scarborough Fair,o9gg 
/egi-bing J 


Dec occocerarrretrrttgE 


nother Da 
zS nt AL G3 (Take A La ok At Me Now),ogg 


2 Laporan di console 


then 
test -z “$1” && show && exit 0 
test “$1” != "hf” && stat "$1” 
exit 0 

else 
become cgi 
exit 0 

fi 

del 


Pertama-tama, kita memeriksa 
keberadaan database. Apabila database 
tidak tersedia, maka kita akan 
membuatnya dengan program touch. 
Selanjutnya, kita akan memeriksa apakah 
variabel $QUERY STRING diset atau 
tidak. Dan seperti yang telah dibahas, 
kita akan mendelegasikan setiap tugas 
kepada fungsi yang bersesuaian. 


Penggunaan 

Letakkanlah program tersebut di direktori 
cgi web server (penulis menggunakan 
Apache) Anda agar dapat dengan mudah 
diakses bagi Anda yang ingin 
menampilkan juga laporan di web. Lokasi 
cgi umumnya di bawah direktori instalasi 
Apache (/usr/lib/cgi-bin untuk distro 
Debian). Apabila Anda hanya ingin 
menjadikannnya sebagai aplikasi console 
biasa, penting juga untuk menambahkan 
lokasi program ini ke dalam $PATH atau 
mengopikan program ini ke lokasi yang 
telah termasuk dalam $PATH. Membuat 
link file mungkin merupakan alternatif 
yang aman dan tidak mengotori sistem. 


www.infolinux.web.id 


Semuanya kembali kepada pengaturan 
sistem Anda masing-masing. 

Setelah itu, buka kembali window 
konfigurasi untuk plugin Song Change 
dan berikan perintah berikut ini pada 
input box yang telah disediakan: 
lusr/lib/cgi-bin/xmmsstat “$(basename “96f”)" 


Program basename digunakan untuk 
mendapatkan nama filenya saja. 

Bagi Anda yang ingin mengakses 
laporan via web browser, berikanlah 
alamat berikut ini: 
http:// X HOST > /cgi-bin/xmmsstat? show 


Bagi Anda yang ingin menampilkan 
laporan di console, berikanlah perintah 
berikut ini: 
lusr/lib/cgi-bin/xmmsstat 


Gantilah /usr/lib/cgi-bin sesuai dengan 
konfigurasi Anda masing-masing. 

Demikianlah, kini kita dapat melihat 
lagu apa saja yang paling sering kita buka. 
Lagu mana yang paling jarang dibuka pun 
dapat dipertimbangkan untuk dihapus. 
Program ini masih memiliki banyak 
kekurangan, terutama pada penampilan 
untuk halaman web. Selain itu, ada 
baiknya juga bagi kita untuk menampilkan 
tanggal dan waktu pemutaran untuk 
setiap lagu. Hal tersebut akan 
menjadikannya lebih informatif. Program 
ini tersedia bebas untuk dimodifikasi dan 
disebarluaskan. Sebagai mana halnya 
kebebasan di dunia free software. 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Membangun Manajemen 
Modul Kernel yang Ramah 


Dengan tool-tool/ standar seperti bash dan dialog, kita dapat membangun 
interface yang ramah untuk manajemen modul kernel. Karena insmod dan 


rmmod terkadang merepotkan. 


ehadiran sistem modul di kernel 
dalam beberapa hal sangatlah 
membantu kita. Dengan mudah 
kita dapat menambahkan apa yang 
dibutuhkan oleh kernel maupun 
mengurangi apa yang sudah tidak 
dibutuhkan lagi. Kernel tidak lagi menjadi 
sebesar raksasa dan begitu rakus. 
Walau demikian, terkadang proses 
memasukkan atau menghapus modul 
kernel dapat menjadi cukup merepotkan. 
Salah satu contohnya adalah ketika Anda 
ingin memasukkan modul dengan fungsi 
tertentu, namun nama modulnya tidak 
Anda ketahui. Anda pun segera menuju 
direktori /lib/modules/ 
S VERSI KERNEL5 dan mulai mencari- 
cari. Karena modul kernel diletakkan 
dalam berbagai direktori, maka 
navigasinya akan cukup merepotkan. 
Menggunakan utiliti seperti Midnight 
Commander mungkin bisa membantu. 
Pada distro Debian, sebuah program 
dengan nama modconf sangatlah 
bermanfaat untuk melakukan navigasi 
pada modul-modul kernel dan sekaligus 
melakukan manajemen sederhana. 
Dengan menjalankan modconf, Anda 
akan diberikan daftar modul kernel dan 
keterangan apakah modul tersebut telah 
diinstal atau belum. Di program ini pula, 
Anda dapat memasukkan atau 
menghapus modul kernel dengan satu 
dua kali penekanan tombol ENTER. 
Siapkan editor teks Anda dan kita 
akan segera memulai pekerjaan kita. 
Berikut ini adalah langkah-langkahnya: 


1. Fitur program 

Pertama-tama, tentunya kita perlu 
mengetahui dahulu apa yang akan kita 
buat. Secara umum, program yang kita 
bangun mampu untuk mendeteksi versi 


kernel yang digunakan, kemudian akan 
mendaftar seluruh modul kernel. Hal 
tersebut bisa didapat menggunakan 
program uname dan Is. Kemudian, 
dengan program dialog, kita akan 
membuat navigasi modul per direktori. 
Dalam artian, pengguna dapat masuk 
ke suatu direktori yang dapat 
mengandung direktori lain atau modul 
kernel. Apabila pengguna memilih 
suatu direktori, maka tindakan default 
dari program adalah masuk ke direktori 
tersebut dan mandaftar seluruh 
modulnya. Dalam mendaftar seluruh 
modul tersebut, program akan mencoba 
mengetahui apakah modul tersebut 
telah dimasukkan ke dalam kernel. Kita 
akan menginformasikan hal tersebut 
kepada pengguna. 

Apabila pengguna memilih suatu 
modul, maka tindakan default dari 
program adalah memeriksa apakah 
modul tersebut telah dimasukkan ke 
dalam kernel. Apabila modul tersebut 
telah dimasukkan, maka kita akan 
menanyakan apakah pengguna akan 
menghapus modul tersebut dari kernel. 
Apabila modul tersebut belum 
dimasukkan ke kernel, maka kita akan 
menanyakan apakah pengguna ingin 
memasukkan modul tersebut ke dalam 
kernel. 

Kekurangan utama dari program ini 
adalah langsung melakukan terminasi 
(keluar) apabila pengguna menekan 
tombol Cancel. 

Program ini akan kita beri nama 
mymodconf. 


2. Membuat beberapa variabel awal 
yang dibutuhkan 

Sebagai suatu aplikasi standar, kita akan 

mendefinisikan beberapa variabel seperti 


www.infolinux.web.id 





Manajemen Modul Kernel 





informasi versi dan hak cipta. Kemudian, 
kita juga perlu untuk membuat file 
sementara yang dibutuhkan oleh 
program dialog. Berikut ini adalah 
beberapa variabelnya: 

TEMP = /tmp/$S.mymodconf 

VERSION = 0.1a 

COPYRIGHT =" (c) Noprianto, June 2003. 
GPL” 


Setelah itu, kita akan mencoba untuk 
mendapatkan versi kernel dan direktori 
modul kernel. Setelah itu, apa yang kita 
dapatkan akan diasosiasikan ke variabel- 
variabel berikut: 

KERNEL VERSION = $ (uname -r) 
KERNEL MODULES DIR = /lib/modules/ 
$KERNEL VERSION/kernel/ 

selected —”” 

WORKING = $KERNEL MODULES DIR/ 
$selected 


Variabel KERNEL VERSION 
dimaksudkan sebagai versi kernel yang 
sedang digunakan. Versi kernel perlu 
didapatkan untuk mengetahui lokasi 
direktori modul kernel yang disimpan 
dalam variabel KERNEL MODULES _ 
DIR. 

Variabel selected dimaksudkan untuk 
mendapatkan apa yang dipilih oleh 
pengguna. Variabel selected juga akan 
mempengaruhi lokasi direktori kerja kita 
yang disimpan dalam variabel WORK- 
ING. 

Selanjutnya, untuk memperindah 
program kita, kita akan membuat alias 
untuk program dialog berikut agar 
program kita memiliki tampilan yang 
seragam: 
alias dialog = "dialog —backtitle ‘My Kernel 
Module Configurator vSVERSION 
($KERNEL VERSION)” 


InoLINUX SEPTEMBER 2003 69 





Manajemen Modul Kernel 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





v ESCE TNE EN administrasi.sistem-membuat.modul.configurator/modmod 





Elle Edit Vjew Terminal Go Help 





2 mymodconf 


3. Mendefinisikan beberapa fungsi 
yang diperlukan 
Berikutnya adalah mendefinisikan fungsi 
yang dibutuhkan dalam program kita. 
Dalam hal ini, kita akan mendefinisikan 
tiga fungsi: deltemp(), is installed() dan 
getfiles(). Masing-masing akan 
menghapus file sementara, mengetahui 
apakah suatu modul telah dimasukkan 
dalam kernel atau belum dan 
mendapatkan file-file dalam direktori 
modul kernel. 

Kita akan memulai dengan fungsi 
yang paling sederhana: deltemp/). Fungsi 
ini hanya memiliki satu perintah untuk 
menghapus file sementara. Fungsi ini 
tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. 
function deltempl) 


{ 
} 


rm -rf $TEMP 


Berikutnya adalah fungsi is_installed(), 
yang berfungsi untuk mengetahui apakah 
suatu modul telah dimasukkan ke dalam 
kernel atau belum. Perlu dicatat, fungsi 
ini belumlah sempurna dan terkadang 
mengembalikan hasil yang tidak sesuai. 
Penjelasan fungsi akan diberikan 
setelahnya. 
function is_installed() 

{ 

MODULE - 'echo $i | awk -F. Yprint $1% 

INSTALLED ='Ismod | grep -w $MODULE 

| wc -l| 22 /dev/null’ 

return SINSTALLED 


70  InroLINUX SEPTEMBER 2003 








2 Mendaftar modul dan statusnya 


Kita akan membahas baris pertama: 
MODULE - 'echo $i | awk -F. '{print $1} 


Baris ini dimaksudkan untuk 
menghilangkan ekstensi .o dari nama file 
yang diterima sebagai parameter pertama 
fungsi ini. Dengan menggunakan 
program awk, kita memisahkan nama file 
tersebut dan mengambil bagian 
pertamanya. Hal ini sejauh ini bekerja, 
walau perlu diperhatikan dan diperbaiki 
apabila nama file modul memiliki lebih 
dari satu karakter titik. Sejauh ini, nama 
file modul umumnya hanya memiliki satu 
karakter titik. 

INSTALLED = 'Ismod | grep -w $MODULE | 
wc -l 25 /dev/null' 


Kemudian, variabel INSTALLED 
dimaksudkan untuk mengetahui apakah 
modul telah dimasukkan ke dalam kernel. 
Cara ini bahkan lebih berbahaya daripada 
baris sebelumnya. Saran dan kritik 
diharapkan. Untuk mengetahui suatu 
modul telah dimasukkan ke kernel atau 
belum, secara sederhana, kita hanya 
menjalankan perintah Ismod yang akan 
mendaftar modul-modul kernel yang 
telah dimasukkan. Hasil keluaran tersebut 
kita saring sesuai dengan nama modul 
yang ingin diperiksa. Untuk 
meningkatkan akurasi, kita akan 
memberikan opsi -w pada program grep 
yang berfungsi untuk melakukan 
saringan per kata (dalam beberapa 
kondisi, opsi -w ini justru akan 
merepotkan). 


www.infolinux.web.id 


Kemudian, kita akan sampai pada 
fungsi berikutnya: getfiles(). Fungsi ini 
akan mendaftar file-file dalam direktori. 
Apabila yang didapatkan adalah file, 
maka fungsi ini juga akan memeriksa 
apakah modul tersebut telah 
dimasukkan ke dalam kernel. Secara 
umum, fungsi ini dimaksudkan untuk 
menyusun rangkaian parameter bagi 
program dialog. 
function getfiles() 


{ 
files2-”” 
files ="$(Is $1)” 
for i in $files 
do 
if [ -d $1/$i ] 
then 
files2 =” $files2 $i $i” 
else 
is_installed $i 
if [ $? -eq O ] 
then 
files2 =” $files2 $i 
not-installed” 
else 
files2 =” $files2 $i 
installed” 
fi 
fi 
done 
) 


Baris berikut ini dimaksudkan untuk 
mendapatkan file-file dalam direktori yang 
diberikan: 

files2 = ”” 
files ="$(Is $1)” 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 








Manajemen Modul Kernel 





v root@ SUPERMAN:- NOP/writing/tutorial administrasi.sistem-membuat.modul.configurator/modmod 


Elle Edit View Terminal Go Help 





2 Konfirmasi instalasi modul 


Kemudian, kita akan membahas blok 
kode berikut ini: 
for i in Sfiles 
do 
if [ -d $1/Si | 
then 
files2 =” $files2 Si $i” 
else 
is_installed $i 
if [ $? -eq O ] 
then 
files2 =” $files2 $i not- 
installed” 
else 
files2 =” $files2 $i 
installed” 
fi 
fi 


done 


Algoritmanya adalah: 
Untuk setiap file dalam suatu direktori, 
periksalah apakah file tersebut adalah file 
biasa atau direktori. Apabila file tersebut 
adalah direktori, maka susunlah nilai 
kembalian berikut ini: 

files2 =” $files2 $i $i” 


Dalam penampilan menu di program 
dialog, kita butuh memberikan pasangan 
<nama>œ <definisi> untuk setiap item 
menu. Untuk itulah, kita perlu menyusun 
nilai kembalian tersebut. 

Akan tetapi, apabila jika file tersebut 
adalah sebuah file biasa, maka kita 
akan memeriksa apakah modul tersebut 
telah dimasukkan ke dalam modul atau 
belum. Apabila telah dimasukkan, maka 


2 Keberhasilan 


kita akan menyusun nilai kembalian 
berikut ini: 
files2 =” $files2 Si installed” 


sebaliknya, kita akan menyusun nilai 
kembalian berikut ini: 
files2 =” $files2 $i not- installed” 


4. Program utama 

Pada prinsipnya, program utama 
hanyalah berfungsi sebagai navigator 
yang akan bekerja terus menerus 
sampai pengguna menekan tombol 


cancel. Untuk itu, kita akan meletakkan 


semua kode dalam blok perulangan 
berikut ini: 
while [ 1 ] 
do 
kode 
kode 
done 


Hal berikut yang harus diperhatikan 
adalah perlakuan ketika pengguna 
memilih suatu file atau direktori. 
Tentunya, apabila pengguna memilih 
suatu file, maka kita akan memeriksa 
modul tersebut. Apabila pengguna 
memilih direktori, maka kita akan masuk 
ke direktori tersebut dan mendaftar 
semua modulnya. 

Untuk itu, blok while [ 1 ] kita akan 
berkembang menjadi demikian: 
while [ 1 ] 
do 

WORKING = " $WORKING/Sselected” 


if [ -d $WORKING | 


www.infolinux.web.id 


instalasi 


then 
kode 
kode 

else 
kode 
kode 

fi 

done 





Selanjutnya, kode-kode apakah yang 
harus dimasukkan apabila pengguna 
memilih direktori? Intinya, kode-kode 
tersebut akan masuk ke direktori dan 
mendaftar file-file di dalamnya. Dengan 
demikian, blok while [ 1 ] kita akan 
bertambah panjang menjadi berikut: 


while [ 1 ] 


do 


WORKING -" $WORKING/$selected” 


if [ -d $#WORKING | 


then 


else 


fi 
done 


getfiles $WORKING 
dialog — menu “category: 
$selected” 20 60 10 $files2 2> 
$TEMP 
if [ $? -ne O ] 
then 
exit 1 
else 
selected = ‘cat $TEMP' 
deltemp 
fi 


kode 
kode 


InroLINUX SEPTEMBER 2003 7l 





Manajemen Modul Kernel 


Untuk mendaftar file di direktori yang 
dipilih pengguna, kita akan memanggil 
fungsi getfiles() dengan parameter 
adalah variabel $WORKING. 

getfiles $WORKING 


Kemudian, kita akan menampilkan 
menu dengan item-item sesuai kembalian 
dari fungsi getfiles() tersebut. 

dialog —menu "category: 
Sselected" 20 60 10 $files2 2> 
STEMP 


Tanda 25 $STEMP dimaksudkan agar 
segala sesuatu yang dipilih pengguna 
dimasukkan dalam file yang namanya 
disimpan di variabel $TEMP. Hal ini 
adalah ciri khas program dialog yang 
menyimpan pilihan pada stderr. 

Tidak lupa, kita juga memeriksa 
tombol apa yang ditekan oleh 
pengguna. Program dialog akan 
mengembalikan nilai O apabila penekan 
menekan tombol OK dan 
mengembalikan nilai 1 apabila penekan 
menekan tombol Cancel. Apabila 
penekan menekan tombol cancel, maka 
kita akan segera mengakhiri hidup 
program. Hal yang satu ini bukanlah hal 
yang baik. Seharusnya, kita akan 
kembali ke menu utama. Namun apabila 
pengguna memilih tombol OK, maka 
kita akan mengambil item menu yang 
dipilih dengan membaca file yang 
namanya disimpan di dalam variabel 
STEMP. Kemudian, file $TEMP segera 
kita hapus dengan memanggil fungsi 
deltemp/). 

Sekarang, bagaimana kalau pengguna 
memilih file dan bukannya direktori? 
Kode-kode apa yang harus dimasukkan 
pada blok while [ 1 ] kita yang masih 
kosong? Pada prinsipnya, kita akan 
memeriksa apakah modul tersebut telah 
dimasukkan ke dalam kernel atau belum. 
Apabila telah dimasukkan ke dalam 
kernel, maka aksi yang akan ditawarkan 
ke pengguna adalah uninstall. 
Sebaliknya, aksi yang akan ditawarkan 
adalah install. Berikut ini adalah kode 


programnya: 
is installed $i 
if [ $? -eq O ] 
then 


12  InroLINUX SEPTEMBER 2003 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





TODO ="install” 
else 
TODO = "uninstall" 


kemudian, kita akan menampilkan kotak 
dialog dan menanyakan kepada user 
untuk melakukan aksi yang ditawarkan. 
Apabila pengguna memilih tidak, maka 
kita akan segera melakukan terminasi 
program. Sekali lagi, yang satu ini harus 
diperbaiki. 

dialog —yesno “$TODO module 

Sselected? " 10 40 


if [ $? -ne O ] 
then 

exit 1 
else 

kode 

kode 
fi 


Apabila pengguna memilih tombol 
Yes, maka kita akan memeriksa aksi yang 
dilakukan pada modul tersebut. Sekali 
lagi kita akan memeriksa status modul 
kernel tersebut. Apabila aksinya adalah 
install (berarti modul belum dimasukkan 
ke dalam kernel), maka kita akan 
menampilkan sebuah kotak dialog di 
mana pengguna bisa memasukkan 
informasi tambahan sebagai parameter 
bagi program insmod. Setelah itu, kita 
kana menjalankan program insmod 
dengan segala informasi yang telah kita 
kumpulkan. 

Apabila aksi yang akan dilakukan 
adalah uninstall (berarti modul telah 
dimasukkan ke dalam kernel), maka kita 
akan menghapus modul tersebut dari 
kernel dengan program rmmod. 

Dan selanjutnya, kita akan memeriksa 
apakah program insmod dan rmmod 
tersebut telah bekerja dengan baik. 
Informasi tersebut kemudian akan kita 
tampilkan kepada pengguna. Berikut 
adalah blok kode programnya: 

if | SINSTALLED -eq 0 | 
then 
dialog —nocancel — 
inputbox "additional information for | 
$selected” 10 
40 25 $TEMP 
if [ $? -ne O ] 


www.infolinux.web.id 


then 
exit 1 
else 
addinfo = ‘cat $TEMP' 
deltemp 
insmod 
$MODULE $addinfo 1 > /dev/null 25 &1 
fi 
else 
rmmod $MODULE 
1> /dev/null 25 &1 


fi 

if [ $? -ne O ] 

then 
RESULT = "failed” 
EXIT =1 

else 
RESULT = "succeded” 
EXIT=0 

fi 


dialog —msgbox “$TODO 
$selected $addinfo: $RESULT” 10 40 
exit $EXIT 


Berikut ini adalah source code 
selengkapnya dari program 
mymodconf: 

#!/bin/sh 


TEMP = /tmp/$ $.mymodconf 
VERSION =0.1a 
COPYRIGHT =" (c) Noprianto, June 2003. GPL” 


KERNEL VERSION = $ (uname -r) 
KERNEL MODULES DIR - /lib/modules/ 
$KERNEL VERSION/kernel/ 

selected = ”” 

WORKING = $KERNEL MODULES DIR/ 
$selected 


alias dialog = "dialog —backtitle ‘My Kernel 
Module Configurator vSVERSION 
($KERNEL VERSION)" 


function deltempl() 


{ 
} 


rm -rf $TEMP 


function is_installed() 
{ 

MODULE =ʻecho $i | awk -F. “print 
$1}” 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





INSTALLED - 'Ismod | grep -w 
SMODULE | wc -I 25 /dev/null' 
return SINSTALLED 


} 
function getfiles() 
{ 
files2 =”” 
files ="$(Is $1)” 
for i in $files 
do 
if [ -d $1/$i ] 
then 
files2 =” $files2 $i $i” 
else 
is_installed $i 
if [ $? -eq O ] 
then 
files2 =” $files2 $i 
not-installed” 
else 
files2 =” $files2 $i 
installed” 
fi 
fi 
done 
} 
while [ 1 ] 
do 


WORKING -" $WORKING/$selected” 


if [ -d $WORKING | 
then 
getfiles $WORKING 
dialog —menu "category: 
Sselected" 20 60 10 Sfiles2 2> 
$TEMP 
if | $? -ne O ] 
then 
exit 1 
else 
selected = ‘cat $TEMP' 
deltemp 


else 
is_installed $i 
if [ $? -eq O ] 
then 
TODO = "install" 
else 
TODO = "uninstall" 
fi 
dialog —yesno “$TODO module 


Sselected? " 10 40 
if [ $? -ne O ] 
then 
exit 1 
else 
if | $INSTALLED -eq 0 | 
then 
dialog —nocancel — 
inputbox “additional information for \ 
$selected” 10 


40 22 $TEMP 
if [ $? -ne O ] 
then 
exit 1 
else 
addinfo = ‘cat 
$ TEMP' 
deltemp 
insmod 


$MODULE Saddinfo 1 > /dev/null 25 &1 
fi 
else 
rmmod $SMODULE 
12 /dev/null 25 &1 
fi 





Manajemen Modul Kernel 


if [ $? -ne O ] 
then 
RESULT = "failed” 
EXIT =1 
else 
RESULT =” succeded” 
EXIT =0 
fi 
dialog —msgbox “$TODO 
$selected Saddinfo: \ 
$RESULT” 10 40 
exit $EXIT 
fi 
fi 
done 


Demikianlah proses pembuatan 
mymodconf. Apabila fungsi-fungsi 
pemeriksaan modul dan antar muka 
program ini dibuat lebih ramah, kemudian 
program dialog kita gantikan dengan 
gdialog, maka sebuah aplikasi GUI yang 
ramah akan kita hasilkan. Bagaimana 
pendapat Anda? Apakah program ini 
mempermudah Anda untuk bekerja 
dengan modul kernel?4 
Noprianto (noprianto @infolinux. co.id) 














TELINUX and FreeBSD 


Features : > Unlimited data transfer 
=> Complete control panels 
=> POP3 email, FTP access 
=> SSH, CGI, SQL. 
=> and much more... 
=> Start from Rp. 19.500,-/ month 
=> Free Setup") 
=> 2 Months Free **) 


Niso 


- TTY L f= SS TE 


&MONEY 


Limited Offer : 
Dedicated Server 
Rp-1.250.000,-/mo 


erver Hosting 
Features : > Location NOC Jakarta - Indonesia (IIX) 


=> Size server: 1 U Rackmount 

=> Bandwith : 128 kbps 

-> IP Address : 8 (max) 

=> Colocation : Rp. 1.000.000,-/ month 


=> Colocation & Dedicated Server in USA 


D Domain Name Register 


=> Benefit Reseller Program 


1/7 S NEVER BEEN EASIER 


19 TAKE VOUA BUSINESS ONLINE " 


Note : *) Transfer (restriction apply) 
«| 1 year payment 


A g ET SQL reao 


Supporting «Yu to a Web Success 
Cyber Building (d/h Elektrindo) 10 th Floor 

Jl. Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan 12710 
Phone. (021) 526 8000 Fax. (021) 52 66 444 
http://www.cakraweb.com - info@cakraweb.com 





www.infolinux.web.id 


InoLINUX SEPTEMBER 2003 73 





Clam AntiVirus 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Clam AntiVirus untuk 
Mail Server di Linux 


Linux memang tahan terhadap virus Windows. Tapi sebagai e- 
mail server, Linux tidak mampu menahan virus jika tidak ada 
program antivirus. Anda tidak perlu khawatir, karena dengan 
mudah dan murah Anda dapat menginstalasi Clam AntiVirus. 


enyebaran virus melalui e-mail 

menempati urutan pertama 

menurut Symantec Security 
Response dengan tiga dari empat Top 
Virus Threat setengah tahun 2003 
pertama ini adalah virus atau worm yang 
menyebar melalui e-mail. Dengan 
demikian, instalasi antivirus pada mail 
server seharusnya menjadi kewajiban 
bagi setiap administrator mail server. 

Harga antivirus komersial yang bisa 
digunakan pada mail server bervariasi 
dari mulai US$149. Itu pun hitungannya 
bervariasi mulai dari per domain, per 
mailbox atau per instalasi, dan harga 
tersebut belum termasuk biaya untuk 
langganan update basis data virus. Harga 
tersebut akan terasa berat jika 
penggunaannya bukan untuk komersial. 

Clam AntiVirus (ClamAV) hadir 
sebagai solusi baik untuk pengguna 
nonkomersial maupun komersial yang 
memerlukan solusi antivirus yang tidak 
mahal. Sekarang ClamAV terbaru adalah 
versi 0.54. 

ClamAV adalah antivirus yang 
dipublikasikan menggunakan lisensi 
GNU GPL2 dan menggunakan basis data 
virus dari OpenAntiVirus, sebuah 
antivirus yang juga gratis. Akan tetapi, 
berbeda dengan OpenAntiVirus yang 
ditulis dalam Java, ClamAV ditulis dalam 
C dan basis datanya secara teratur di- 
update. ClamAV juga mampu mendeteksi 
virus—virus polymorphic. 

ClamAV dapat digunakan di Linux, 
Solaris, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, 
AIX, Mac OS X, Cygwin B20 pada 
berbagai arsitektur seperti Intel, Alpha, 
Sparc, Cobalt MIPS, PowerPC, dan RISC 
6000. MTA (Mail Transfer Agent) yang 
didukung (dan/atau mendukung) 


14 InroLINUX SEPTEMBER 2003 


ClamAV juga semakin lama semakin 
banyak. 

Dalam artikel ini, penulis hanya akan 
membahas instalasi ClamAV di Linux 
dengan MTA Postfix. Sedangkan untuk 
pengguna MTA gmail dan gmail-scanner, 
silakan membaca artikel http:// 
people.cakraweb.com/ ~ asfik/writings/ 
gmail-scanner-clam.html. 


Persiapan 

Download ClamAV dari http:// 
www.clamav.org/stable/index.html. 
Anda memerlukan Perl dan Amavis-ng 
sebagai interface dari Postfix ke 
ClamAV. Biasanya Perl sudah terinstall 
pada sebuah sistem Linux. Bila belum 
terinstal, Perl dapat di-download dari 
http://www.perl.org. Download dan 
instal Amavis-ng dari http:// 
www.sourceforge.net/projects/amavis. 
Anda juga memerlukan modul-modul 
perl sebagai berikut: 

Archive::Tar 

Archive::Zip 

Compress::Zlib 

Config: :IniFiles 

Convert::TNEF 

Convert::Uulib 

File::Mmagic 

IO::Stringy 

MIME::tools 

MailTools 

Libnet 


Modul-modul di atas diperlukan 
untuk mengolah e-mail dan memecahnya 
menjadi bagian-bagian yang akan 
diperiksa ClamAV. Untuk menginstalasi 
modul-modul tersebut, penulis 
menyarankan untuk menggunakan modul 
perl CPAN (biasanya juga sudah 


www.infolinux.web.id 


Wil.» 
destroy.U mE 





terinstal), yaitu dengan menjalankan 
perintah: 
Perl -MCPAN -eshell 


Bila Anda belum pernah mengguna- 
kannya, Anda akan diminta untuk 
memasukkan beberapa parameter. 
Setelah selesai akan keluar prompt seperti 
di bawah: 
cpan > 


Kemudian pada prompt tuliskan install 
«nama modul5. Keuntungannya adalah 
Anda akan memperoleh modul versi 
terbaru dan proses instalasinya otomatis, 
termasuk apabila ada modul tambahan 
yang perlu diinstal lebih dahulu. 

Bila Anda lebih suka mencari modul- 
modul tersebut sendiri dan 
menginstalnya dari rpm, silakan 
mencarinya di http.//rpmfind.net. Bila 
Anda lebih suka menggunakan source 
file berbentuk tar.gz untuk diinstal 
manual, silakan mencari modul-modul 
tersebut di http://cpan.perl.org. 

Kemudian agar bisa memindai 
attachment terkompres, Amavis-ng juga 
membutuhkan paket-paket kompresi arc, 
Iha, unarj, unrar, dan zoo. 


Proses instalasi 

Jika menginstal ClamAV untuk kali 
pertama, Anda perlu membuat user 
account dan group account untuk 
ClamAV. Kita namakan saja clamav. 

# groupadd clamav 

# useradd -g clamav -s /bin/false -c “Clam 
AntiVirus” clamav 

# passwd -I clamav 


Baris terakhir untuk memastikan 
bahwa user clamav terkunci dan account 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





tidak dapat digunakan untuk /ogin. 

Jangan tambahkan user atau group 

account ini ke group khusus manapun. 
Kemudian, extract, configure, compile 

dan install Clam AV: 

$ tar zxpvf clamav-x.yz.tar.gz 

$ cd clamav-x.yz 

$ ./configure: make 

$ su -c "make install” 


Setelah selesai, coba memindai file 
source clamAV. 
Iroot@office maill# clamscan clamav- 
X.yz.tar.gz 
clamav-x.yz.tar.gz: ClamAV-Test-Signature 
FOUND 


Akan terdeteksi adanya satu virus 
dalam paket ClamAV-x.yz.tar.gz. Ini 
bukan virus sungguhan, melainkan 
hanya sebagai alat untuk menguji kerja 
anti virus yang baru kita instalasi. 

ClamAV menyediakan utility #reshclam 
untuk memperbaharui basis data virus. 
Ada dua cara untuk secara rutin 
menjalankannya. Pertama menggunakan 
menjalankan freshclam sebagai daemon. 
# freshclam -d -c 2 -I /var/log/clam- 
update.log 


Jangan lupa tambahkan baris ini ke 
startup script agar utiliti tersebut 
dijalankan saat restart system. 

Cara kedua adalah menggunakan cron 
untuk menjalankan utiliti tersebut. 
Tambahkan baris seperti di bawah ke 
crontab milik root atau clamav: 

08" “ # /usr/local/bin/freshclam — quiet -l / 
var/log/clam-update.log 


Kemudian extract, compile dan install 
Amavis-ng dengan langkah berikut ini: 
$ tar xvfz amavis-ng 0.1.6.4.orig.tar.gz 
$ cd amavis-ng-0.1.6.4.orig/ 
$ perl Makefile.PL 
$ make 
$ su -c "make install” 
$ cp amavis-ng-0.1.6.4.0orig/etc/amavis.conf 
letclamavis-ng/amavis.conf 


Berikut adalah baris yang perlu Anda 
sesuaikan di amavis.conf: 
mail-transfer-agent = Postfix 
virus-scanner = CLAM 


(3) Clam 


; Eile Edit View Go Bookmarks Tools Window Help 


; Back S Forward j Reload Stop | & nitp4www.ciamav.org/ 





Clam AntiVirus 


Mella sem) 3 -D 


# m, EMail 44Home $ Radio #lNetscape Q, Search (Shop  wpBookmarks Members WebMail P Connections AP BizJoumal >» 


SA Lg Clam AntiVirus x 


Clam 
AntiVirus 
Homepage 


| Download: 


| Stableversions - Snapshots - Support - Virus database - Documentation - GPG keys - Mailing lists 


What is Clam Anti Virus ? 


Clam AntiVirus is an anti-virus toolkit for UNIX. The main purpose of this software is the integration with mail 


servers (attachment s 


canning). The package provides a flexible and scalable multi-threaded daemon, a command 


linescanner, and a tool for automatic updating via Internet. The programs are based on a shared library 
distributed with the Clam Anti Virus package, which you can use with your own software. The virus database is 
based on the virus database from Open Anti Virus, but contains additional signatures (including signatures for 
popular polymorphic viruses, too) and is KEPT UP TO DATE. 


KB Ll | 
4 Website Clam AntiVirus 


Dan akhirnya sesuaikan path ke 
clamscan dalam bagian [CLAM]: 
clamscan = /usr/local/bin/clamscan 


Menggunakan antivirus ini sebagai 
content-filtering pada Postfix sangat 
mudah. Edit file /etc/postfix/master.cf 
dan tambahkan baris berikut: 
filter unix - n n - - pipe 

flags = Rq user = mail argv = /usr/bin/amavis 
${sender} — ${recipient} 


Dan ubah baris di bawah ini: 


smtp inet n - n - - smtpd 
menjadi: 
smtp inet n - n - - smtpd -o 


content filter = filter: 


Bila Anda ingin antivirus hanya 
memindai e-mail masuk, tapi tidak 
memindai e-mail keluar atau yang di 
relay, bisa juga baris di atas menjadi 
seperti berikut: 
192.168.0.1:smtp inet n - n - - smtpd -o 
smtpd client restrictions = permit mynetworks,reject 
127.0.0.1:smtp inet n - n - - smtpd -o 
smtpd client restrictions = permit mynetworks,reject 
212.212.212.xxx:smtp inet n - n - - 


www.infolinux.web.id 





smtpd -o 
content filter = filter: 


Konfigurasi seperti di atas adalah pada 
mail gateway yang akan me-relay e-mail 
dari LAN dengan alamat IP 192.168.0.0/ 
24 dan /ocalhost tanpa dipindai (scan- 
ning). Hanya e-mail yang masuk melalui 
interface 212.212.212.xxx, yang akan 
dipindai oleh anti virus. Reload Postfix 
dan sekarang e-mail server Anda sudah 
dilengkapi dengan antivirus. 


Antivirus lain di Linux: 

1. AmaViS Virus Scanner 
(www.amavis.org) 

2. AntiVir (www.hbedv.com) 


3. Bitdefender (www.bitdefender.com) 

4. Central Command 
(www.centralcommand.com) 

5. F-Prot Antivirus (www. f-prot.com) 

6. Kaspersky (www.kaspersky.com) 

7. Ravantivrus (www.ravantivirus.com) 

8. Shopos Antivirus 


(www.sophos.com) 
9. Vexira Antivirus 
(www.warpedsystems.sk.ca) 
10. Dan lain-lain.d 
Dapid Candra (dapid@candra.info) 


InroLINUX SEPTEMBER 2003 75 





LYX (Aplikasi Desktop Publisher) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





LYX Sebagai Aplikasi 
Desktop Publisher 


Membuat skripsi, buku, brosur, atau makalah tidak hanya bisa 
dilakukan dengan word processor atau aplikasi desktop pub- 
lishing canggih seperti PageMaker. Anda dapat menggunakan 


LYX dan LATEX. 


YX adalah salah satu front-end 
| LATEX yang berbasis GUI, yang 

dapat dijalankan pada hampir 
semua platform sistem operasi. LATEX 
sudah cukup lama dikenal sebagai alat 
untuk menata tata letak (layout) buku atau 
majalah yang berkaitan dengan ilmu pasti. 
Dengan munculnya LYX yang dapat 
dioperasikan secara intuitif, hampir semua 
bidang dapat memanfaatkan LATEX 
sebagai alat untuk menata tampilan buku/ 
majalah. Sistem desktop publishing (DTP) 
digunakan untuk mengedit teks dan 
gambar yang dimasukkan pada suatu 
halaman penuh. Jadi, secara prinsip 
hampir semua jenis word processor atau 
document-processor dapat dijadikan salah 
satu komponen masukan dari sistem 
DTP. Apa keunggulan LYX pada sisi 
aplikasi DTP? 

LATEX yang bekerja di balik aplikasi 
LYX merupakan text-processor yang 
memiliki banyak keunggulan 
dibandingkan word processor, di 
antaranya adalah konsistensi, referensi- 
silang dan penempatan gambar/tabel 
secara otomatis, serta penyusunan 
pustaka yang konsisten. Konsistensi 
tata letak ini disebabkan karena semua 
komponen tata letak dikontrol oleh 
suatu makro atau paket LATEX. Dengan 
kata lain, sekali suatu makro 
didefinisikan maka akan didapatkan tata 
letak yang sangat konsisten. 


Komponen aplikasi DTP 

Syarat suatu aplikasi word processor 

atau document-processor dapat dijadikan 

aplikasi DIP adalah sebagai berikut: 

@ Ketersediaan jenis huruf/tipografi. 

@ Dapat mencampur format satu dan 
dua kolom. 


76 InroLINUX SEPTEMBER 2003 


@ Dapat memasukkan banyak grafik 
terutama jenis raster. 

@ Ukuran gambar bervariasi dan dapat 
diletakan secara fleksibel. 

@ Format yang kompak. 

@ Judul sebagai huruf normal atau 
sebagai gambar. 

@ Mendukung huruf kaligrafi, dapat 
dilakukan dengan menggunakan paket 
chancery. 

@ Dapat menghasilkan PDF dengan 
kualitas yang baik. 


LYX sebagai aplikasi DTP 


Berbeda dengan program khusus 
aplikasi DIP yang berbasis bingkai 
(frame), LYX/ILATEX tidak mempunyai 
fasilitas semacam ini. Peletakan bingkai 
pada naskah LYX/LATEX ditentukan 
oleh definisi pada makro atau paket 
yang digunakan. Namun demikian, 
pengaturan letak bingkai pada suatu 
halaman pada program LYX dapat 
dikontrol secara langsung dengan 
menambahkan perintah TEX atau 





LATEX dalam bentuk ERT (Evil Red 
Text) dengan menekan perintah 
pendek Ctrl+I. Bagaimana LYX 
dapat dijadikan sebagai aplikasi DTP 
akan dibahas tiap-tiap komponen 
DTP pada LYX berikut ini. 


Jenis huruf atau tipografi 

Hingga perkembangan saat ini, hampir 
semua jenis huruf bisa digunakan di 
pada DIP-LYX/LATEX. Namun yang 
paling mudah diinstal adalah jenis 
huruf Type1. Huruf TrueType di 
Windows dapat juga dikonversi ke 
dalam huruf Type1. Banyak software 
gratis/open source yang dapat 
digunakan untuk konversi ini, misalnya 
ttf2* (ttr2afm, ttf2bdf, ttf2pfa, ttf2pfb, 
ttf2pk, ttf2pt1, dan ttf2tfm) yang 
berbasis CLI atau PfaEdit yang berbasis 
GUI. 

Di lingkungan LATEX terdapat cukup 
banyak jenis huruf yang sudah terinstal 
secara default. Jika ingin 
menambahkan jenis huruf pada basis 


we o 


ae o 


lc 
ls 
nc 





New Century Schoolbook 


2 Gambar 1. Daftar contoh font 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 














ti 
emre] o m 


2 LYX di Red Hat 9 


data LATEX dapat men-download dari 
CTAN. Variasi jenis huruf yang terdapat 
di LATEX yang berhasil penulis instalasi 
dapat dilihat pada Gambar 1. 


Format kolom 

Berbeda dengan buku yang biasanya 

tersusun dengan format satu kolom, 

hampir semua majalah dan beberapa 
buku lebar disusun dengan format dua 
kolom atau lebih. Pada suatu aplikasi 

DTP diperlukan fleksibilitas penentuan 

jumlah kolom pada satu halaman tata 

letak. Program LYX memberikan fasilitas 
untuk mendefinisikan format kolom 

(satu kolom atau lebih) dalam beberapa 

cara: 

1. Mengunakan pilihan twocolumn atau 
onecolumn. Pilihan ini adalah standard 
naskah LATEX, yang dapat 
ditentukan pada menu tata letak: 
Document -> Page -> Twocolumn. 
Secara default adalah onecolumn. 

2. Menggunakan paket multicol. Paket ini 
bisa digunakan untuk men-setting 
aneka macam jumlah kolom dan dapat 
digunakan dengan perintah 
lusepackage fmulticol) 
=> pada preambul 


dan 
\begin{multicols}{jumlah_kolom} ... 
\end{multicols} 

=> pada teks 


Pada majalah yang tidak banyak 
gambar, pemakaian paket ini sangat 
baik. 

3. Menggunakan paket sttools yang 
terdiri dari paket flushend, midfloat 
dan cuted. Paket ini merupakan hasil 


modifikasi kernel LATEX yang khusus 
didesain untuk aplikasi DTP dua- 
kolom dan dapat digunakan dengan 
menambahkan perintah 
lusepackagefflushend, cuted} 

=> pada preambul 


dan 

\begin{strip} ... \end{strip} 

=> pada teks yang akan dijadikan satu- 
kolom. 


Memasukkan grafik/yambar 

LYX terbaru memberikan fasilitas untuk 
memasukkan aneka jenis gambar baik 
raster maupun vektor. Format gambar 
yang dapat disisipkan langsung pada 
LYX dapat diketahui dengan perintah: 
Slyx -dbg graphics 


Akan muncul /ist format gambar 
apa saja yang dapat di-support oleh 
LYX (di luar format postscript, pdf, 
tex/pstex, tgif, dan fig): "Of these, 
LYX recognises the following formats: 
bmp, fits, gif, jpg, ppm, pgm, pbm, 
sgi, tiff, xobm, xwd” 

Penentuan posisi gambar pada teks 
dapat dibagi dua macam, yaitu gambar 
sebagai objek gambar (mengambang 
atau tidak) atau gambar sebagai latar 
belakang dari teks. Untuk mengatur 
gambar secara fleksibel (posisi tidak 
tergantung kepada LATEX) sebaiknya 
gambar diletakkan pada posisi tidak 
mengambang. Pada program LYX 
terbaru, tidak dibutuhkan paket 
tambahan untuk menambah gambar 
pada teks, kecuali jika diinginkan 
tampilan yang sangat khusus, misalnya: 
@ eso-pic dan graphicx untuk 

menambahkan latar belakang secara 

berulang-ulang. 

@ epigraph untuk menambahkan gambar 
atau kutipan pada halaman pertama 
bab, setelah judul, biasanya dipakai 
pada tata letak buku-buku karya 
sastra. 

@ overpic untuk menambahkan teks atau 
gambar di atas gambar. 


Berhubung paket ini belum 


sepenuhnya didukung oleh LYX, maka 
pemakaian paket ini dapat dilakukan baik 


www.infolinux.web.id 








LYX (Aplikasi Desktop Publisher) 


dengan cara menambahkan perintah 
LATEX pada preambul atau dalam 
bentuk ERT. Untuk menambah latar 
belakang gambar satu halaman penuh 
dapat dilakukan dengan menuliskan 
perintah berikut ini pada preambul: 
lusepackagefeso-pic,graphicx 
InewcommandiBackgroundPicture|214 96 
Isetlengthflunitlength H 1pt1 96 
default Iput(O,strip@ptipaperheight)4 96 
\parbox[t][\paperheight]{\paperwidth}{% 
\vfill 
\centering\includegraphics[angle = #21{#1} 
\vfill 


1) 
WddToShipoutPictureBackgroundPicturefrose HO! 


Sebagai catatan, gambar yang 
digunakan harus sebesar ukuran kertas 
(ukuran gambar dapat diatur dengan 
program GIMP). Paket overpic dapat 
digunakan dengan cara menambahkan 
perintah lusepackagelabsi/foverpic) pada 
preambul dan menuliskan perintah 
berikut ini pada teks dalam ERT. 
Ibeginfoverpic! scale = 2.25,unit = 1mm|(Emperors.eps) 

Iput(3,3)(/hugeltextcolorf white H \LaTeX}} 
puti 10,5Hindudegraphicsiscale = 1.25/(Emperors.eps!) 


lendfoverpic! 


Paket epigraph, eso-pic, graphicx 
dan overpic biasanya akan terdapat 
pada paket LATEX yang sudah 
terinstal. Jika tidak tersedia pada sistem 
LATEX Anda, paket ini dapat di- 
download dari CTAN. 


Keluaran PS atau PDF 

Naskah LYX dapat diekspor untuk 
keperluan pre-press dalam format DVI, 
PS dan/atau PDF. Masing-masing 
format ini mempunyai keunggulan 


ATEX untuk | 
Sekretaris 


Pengantar 
Akhir 


Formulir Pendaftaran 


| Teibahis 
1 Alamat 


2 Gambar 2. Contoh brosur 


InroLINUX SEPTEMBER 2003 77 


LYX (Aplikasi Desktop Publisher) 





Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 








[222 | Female’ Hormone Found to Guide Paternal Behavior 





'FEMALE’ HORMONE FOUND TO GUIDE PATERNAL 
BRHAVIOR 
By Sarah Graham | 


amack or kill their young. In the pas, 
such hasile beharior has been amribun 
1 





I Wayan Warmada 
Geologist 


shone: 4 62/774/901380 
HR/IT VON 





I Wayan Warmada 


Geologist 





I Wayan Warmada 
Geologist 


phone: 462/774/901380 
fax +62/7741/513I668 
i. tarbhach 





s Gadjah Mada 
2. Bulakwun 


Bulaksumur 





I Wayan Warmada 
Geologist 


phone: 4 62/771/901380 
fax HE2/ ITA GK 
warmartateweb elo 





2 Gambar 3. Contoh ensiklopedia 


sendiri-sendiri. Format yang terbaik 
untuk dicetak pada printer sebelum 
dibuatkan plate adalah DVI (device 
independent), karena format ini akan 
menggunakan resolusi printer secara 
optimum. Berbeda dengan format DVI 
yang mengoptimalkan resolusi printer 
saat mencetak, format PS dan PDF 
secara default hanya diset pada 
resolusi 600 dpi. Resolusi ini biasanya 
diset secara otomatis pada perintah 
dvips. Format PDF dapat dikatakan 
relatif sama dengan PS. Bedanya hanya 
terletak pada ukuran berkas yang 
sangat kecil. 

Berkas PDF dapat juga dihasilkan 
dengan program pdflatex. Sejauh 
pengalaman penulis naskah PDF yang 
dihasilkan dari program ps2pdf dan 
pdflatex mempunyai kualitas yang relatif 
sama. Penulis sendiri tidak sering 
memakai program pdflatex, karena ada 
beberapa grafik tertentu yang tidak 
dapat dikompilasi dengan program ini. 


Contoh tata letak dengan 
LYX/LATEX 


Brosur 

Mendesain brosur sederhana dengan 
latar belakang warna atau gambar 
sangat mudah dilakukan dengan LYX. 
Paket LATEX yang dibutuhkan untuk 
mendukung pekerjaan ini misalnya 
multicol untuk membuat tiga kolom 
atau dapat juga menggunakan 
minipage yang lebih fleksibel, eso-pic 
dan graphicx untuk menambah latar 
belakang gambar, color dan colortb/ 
untuk pewarnaan pada teks dan tabel. 


Ensiklopedia 
Menata letak ensiklopedia hampir sama 


78 InroLINUX SEPTEMBER 2003 


Universitas Gadjah Mada 


Universitas Gadjah Mada 
1. Grafika 2 - Bulaksumur tah 
xvakarta 55284 


n 
M € ka 2 - Bulsksumw 
Yogyakarta 55284 





2 Gambar 4. Contoh kartu nama 


dengan menata letak buku atau majalah 
dengan dua kolom yang dikombinasi 
dengan satu kolom. Untuk mendesain 
tata letak seperti contoh di bawah ini 
dibutuhkan beberapa paket LATEX 
tambahan, seperti flushend, cuted, 
eso-pic, dan graphicx. Paket floatflt, 
fancyhdr, dan color secara default 
sudah didukung oleh LYX. 

Paket #oatflt digunakan untuk 
menempatkan gambar mengambang di 
antara teks. Untuk menyisipkan gambar 
dengan paket ini dapat dilakukan 
dengan perintah /nsert — > Float —> 
Floatflt figure. Paket fancyhdr 
digunakan untuk mengontrol header 
atau footer pada halaman teks. 
Penggunaan tiap-tiap paket ini dapat 
dibaca pada dokumentasi dari masing- 
masing paket ini. 


Kartu nama 

Ada dua paket yang dapat digunakan 
untuk mendesain kartu nama dengan 
LYX/LATEX, yaitu bizcard dan ticket. 
Berbeda dengan paket bizcard yang 
memang khusus untuk membuat 
kartunama, paket ticket dapat juga 
digunakan untuk menata letak tiket dan 
kartu pin. Kedua paket ini dapat di- 
download secara gratis di CTAN. 
Selain kedua paket itu juga dibutuhkan 
paket tambahan untuk membuat 
tampilan menjadi labih baik, misalnya 
paket eso-pic dan graphicx atau 
overpic kalau ingin dibuat dalam format 
latar belakang gambar penuh. 


Majalah 

Majalah yang kompleks agak sulit 
didesain pakai LYX, namun ada satu 
paket yang bisa digunakan untuk 
mendesain majalah sederhana, yaitu 


www.infolinux.web.id 





Female” Hormone Found to 
Guide Paternal Behavior 


THE BEETLE BATTLE 


A 


2 Gambar 5. Contoh majalah 


franzine yang dibuat oleh Kathryn 
Andersen. Paket ini dapat di-download 
dari URL pada referensi di bawah ini. 
Tata letak majalah tiga kolom dapat 
memanfaatkan kombinasi dua kolom 
ditambah catatan pinggir (marginpar). 
Pada contoh gambar di bawah ini dibuat 
dengan menggunakan tata letak dua- 
kolom plus catatan pinggir (dicontoh 
dari model tata letak majalah Bauen & 
Wohnen). Paket LATEX yang digunakan 
telah dijelaskan pada bagian 
sebelumnya. 


Rangkuman 

LYX pada prinsipnya dapat digunakan 
untuk mendukung aplikasi desktop 
publishing (DTP). Untuk menghasilkan 
tata letak yang baik, dibutuhkan 
beberapa paket tambahan di luar 
paket yang sudah didukung oleh LYX, 
yaitu bizcard, colortbl, eso-pic, 
epigraph, graphicx, multicol, overpic, 
sttools dan ticket. Semua paket ini 
dapat di-download dari CTAN (http:// 
www.ctan.org/). 

Di samping program LATEX beserta 
paket-paketnya, juga dibutuhkan 
program lain untuk melengkapi LYX/ 
LATEX, seperti GIMP/ImageMagick 
untuk mengolah gambar raster, Sketch/ 
Xfig/Tgif untuk menambahkan sketsa 
atau gambar vektor pada teks, pstricks 
dan pdftricks untuk memodifikasi 
gambar yang telah disisipkan pada LYX 
dan juga barangkali dibutuhkan paket 
CMS (Color Management System) 
untuk mendefinisikan warna supaya 
apa yang dilihat di layar sama persis 
dengan apa yang akan dicetak melalui 
printer berwarna.4 
| Wayan Warmada 
(warmada @nakula.rvs.uni-bielefeld. de) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Menjalankan Program 


File di Web 


Anda pernah tertarik dengan kemampuan program file? Anda 
tertarik dengan kemampuan web server untuk menampilkan 
daftar file di web browser? Tertarik membuat aplikasi CGI 
untuk menampilkan daftar file dan informasi file-nya? 


engamati informasi suatu file 

terkadang dapat menjadi hal 

yang menyenangkan. 
Menggunakan program file, kita dapat 
menelanjangi file tersebut dan melihat 
tipenya. Hampir tidak ada file yang luput 
dari kemampuan program file ini. 
Sayangnya, sampai saat ini, kebanyakan 
program seperti Kongueror ataupun 
Nautilus lebih senang untuk 
menampilkan tipe suatu file dalam format 
singkat dan padat. Hal tersebut dirasa 
wajar-wajar saja karena mereka 
menawarkan fungsi lain yang jauh lebih 
kompleks daripada hanya sekadar 
menampilkan keluaran dari program file. 

Sementara itu, kemampuan Apache 

dalam menampilkan daftar file dan 
direktori sangatlah menyenangkan untuk 
diamati dan dipelajari. Begitu Anda 


meminta apache untuk menampilkan 
daftar tersebut, maka Anda dapat dengan 
mudah men-download ataupun sekedar 
membaca isi file tersebut. Sayang beribu 
sayang, Apache tidak akan menampilkan 
deskripsi semua file. 

Dengan sebuah shell script sederhana, 
sebenarnya kemampuan untuk 
bertingkah laku seperti kemampuan 
menampilkan daftar file dan direktori 
seperti Apache dapat dibuat asalkan 
fungsi url encoding dan decoding telah 
disediakan. Hal tersebut diperlukan 
karena nama file dapat mengandung 
karakter-karakter yang harus di-encode 
dahulu sebelum dikirimkan dan harus di- 
decode ketika akan diproses. Sayangnya, 
url encoding dan decoding tidak 
disediakan oleh program-program 
standar. Membuatnya jelas 





f € Applications Actions on — Fri jul 25, 14:53 = i 
F Eile Edit View Go Bookmarks Tools Window Help 
t.e. S 8a 
| Back M na Å http://ocalhost/cgi-binyfile2web J Im 
iL The Mozilla Organiza... Latest Builds 
GD £ File type explorer | Z httpimww.shell...sjemdsyuridecode | x 


/ 


up one level up 
archive directory 
directory 
directory 
directory 
directory 
directory 
directory 
directory 
setgid directory 
directory 
directory 
directory 
directory 
directory 
directory 


KAA Di LI 


= 
© 
o 
+ 





a 


Kk D v a 
È Buddy List |@ mc-/tmp IKI Kword 


PiFile type expl 


2 File2web menampilkan root direktori 


www.infolinux.web.id 





Program File di Web 





membutuhkan waktu. Menggunakan 
program url encoding dan url decoding 
yang dibuat oleh Heiner Steven 
(heiner.steven@odn.de), kita akan 
menampilkan informasi internal suatu file 
dalam navigasi ala Apache. 

Aplikasi CGI yang kita buat ini tidak 
dimaksudkan untuk menggantikan 
Apache dalam menampilkan daftar file 
dan direktori. Apa yang kita lakukan 
hanyalah menampilkan keluaran dari 
program file untuk file tersebut. Apabila 
file tersebut merupakan suatu direktori, 
maka direktori tersebut akan kita jadikan 
hyperlink. Berikut ini adalah langkah- 
langkah pembuatannya. 


1. Mendefinisikan beberapa 
variabel penting 

PROGNAME = "file2web” 

VERSION ="0.1a” 

COPYRIGHT = "$SPROGNAME $VERSION, (c) 

Noprianto, July 2003. GPL.” 

COPYRIGHT2 = "Urlencode and Urldecode by 

Heiner Steven (heiner.steven@odn.de)" 

URLENCODE = /usr/lib/cgi-bin/urlencode 

URLDECODE = /usr/lib/cgi-bin/urldecode 


Variabel URLENCODE and 
URLDECODE menunjuk ke lokasi 
program urlencode dan urldecode. 


2. Mendefinisikan fungsi-fungsi 
tambahan 
function signaturel) 


{ 

echo “$COPYRIGHT” 

echo “$COPYRIGHT2” 

echo “$SERVER_ SIGNATURE” 
} 


function urlencode() 


InroLINUX SEPTEMBER 2003 79 


Program File di Web 





' Æ Applications Actions HE =| 


1 le Edit View Go Bookmarks Tools Window Help 





$ £ The Mozilla Organiza... A Latest Builds 
A £ File type explorer Lh 


bin 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





k I T 





Frijul 25, 14:53 = ` 


i € Applications Actions 2a — — 


Fri jul 25, 14:54 = ` 


(a Edit View Go Bookmarks Dei Window Help | 


” A £ File type explorer 


EY 1 Tanaka II 


$ £ The Mozilla Organiza... T Builds 


= 


ajja Buddy List ja mc - tmp (ta Kword Jamrile type expi| | hegpaaj 


2 Antisipasi untuk direktori yang tidak eksis 


function urlencodel) 


{ 
} 


echo $(echo $1 | SURLENCODE) 


function urldecodel) 


HAHAHAHA 
one level i na g 
2 ega Ng A nengga va Intel 80386, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.0.30, dynamically linked ena Kelana sen ae S. 
(uses shared libs), ped 
ash ELF 32-bit LSB ex Rurin, Intel 80386, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.0.30, dynamically linked 
(uses shared libs), strippe file2web O.la, (c) Noprianto, July 2003. 
bash ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.0.30, dynamically linked Urlencode and Urldecode by gan Steven pn U stevengodn de) 
(uses shared libs), stripped Apache/1.3.27 Server at Jengkol Port 80 
cat ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.0.30, dynamically linked 
(uses shared libs), stripped 
chgrp ELF 32-bit LSB e Agee eE sad 80386, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.0.30, dynamically linked 
(uses shared libs), 
chmod ELF 32-bit LS8 sendang ka 80386, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.0.30, dynamically linked 
(uses shared libs), stripped 
chown ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.0.30, dynamically linked 
(uses shared libs), stripped 
cp ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.0.30, dynamically linked 
(uses shared libs), stripped a 
3 AFE 2.hit ICR axvacutabhla Tntal. AARRE vareian 1 ISYA far GM inus 2A 2A dunamicsllu link i 
KD Done | E5 w a Done 
| |è Buddy List |a me-tmp |t kword Jifrile type expl] CHEN 
2 File2web dan informasi file 
{ direktori aktif saat ini. Hal ini secara 
echo $(echo $1 | SURLENCODE) sederhana kita dapatkan dengan masuk 
} ke direktori orang tua (cd ..), kemudian 
mengambil nilai dari program pwd, 
function urldecode() kemudian masuk kembali ke direktori 
{ aktif. Untuk cara lain, Anda dapat 
echo $(echo $1 | SURLDECODE) menggunakan program pushd dan popd 
} dengan logika tersendiri. 


Fungsi signature() akan menampilkan 
informasi hak cipta dan informasi web 
server. Fungsi urlencode akan menjalankan 
program urlencode dan fungsi urldecode 
akan menjalankan program urldecode. 


3. Program utama 
Pertama-tama yang akan kita lakukan 
tentunya mencetak header untuk aplikasi 
CGI. Setelah itu, kita akan memeriksa isi 
dari variabel $QUERY_STRING. Apabila 
$QUERY STRING ternyata adalah string 
kosong atau belum diset, maka kita akan 
mengasumsikan bahwa direktori aktif 
adalah root direktori (/). Dan apabila 
$QUERY STRING tidak kosong, kita 
akan melakukan proses decoding dengan 
menggunakan program urldecode. 

Sebagai langkah antisipatif ketika user 
memasukkan nama direktori secara asal- 
asalan, maka kita akan memeriksa apakah 
direktori terdapat di dalam file sistem. Hal 
tersebut juga berlaku untuk direktori di 
mana user yang menjalankan Apache 
tidak memiliki hak untuk masuk ke dalam 
dan mendaftar isinya. 

Tidak lupa, kita juga perlu 
mendapatkan direktori orang tua dari 


80 InroLINUX SEPTEMBER 2003 


Selanjutnya, permainan pun dimulai. 
Kita akan mendaftar isi dari suatu direktori 
dan akan memeriksa setiap isinya. Apabila 
isinya adalah direktori, maka seperti yang 
telah disebutkan, kita akan menjadikannya 
sebagai hyperlink. Sementara, apabila 
isinya adalah file, maka kita akan 
mencetak keluaran program file atas 
dirinya. Untuk memperindah tampilan, kita 
menampilkannya dalam tabel. 

Berikut ini adalah source code 
selengkapnya: 

#!/bin/sh 


PROGNANME = "file2web” 

VERSION ="0.1a” 

COPYRIGHT =” $SPROGNAME SVERSION, (c) 
Noprianto, July 2003. GPL.” 

COPYRIGHT2 = "Urlencode and Urldecode by 
Heiner Steven (heiner.steven@odn.de)" 
URLENCODE = /usr!/lib/cgi-bin/urlencode 
URLDECODE = /usr!/lib/cgi-bin/urldecode 


function signaturel) 


{ 

echo “$COPYRIGHT” 

echo “$COPYRIGHT2” 

echo “$SERVER_ SIGNATURE” 
} 


www.infolinux.web.id 


{ 
} 


echo $(echo $1 | SURLDECODE) 


echo “Content-type: text/html” 
echo 


echo “<head>” 

echo" < title > File type explorer < /title >” 
echo “</head>” 

echo “<body>” 

echo “<pre>” 


if [ -z $QUERY STRING ] 
then 
BASE =/ 
else 
BASE = $(echo $QUERY STRING | 
awk -F= '{print $2}') 
BASE = Slurldecode $BASE) 


echo “<b> $(basename “$BASE”)</b>” 


echo “<hr>” 
echo “<table>” 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 








Program File di Web 


cd “$BASE” echo “<tr>” echo” « /table»" 
echo “<td>” echo “<hr>” 
if [ $? -ne O ] if |! -e $i | signature 
then then 
echo “Directory cannot be found or echo "</td>" echo” </pre>” 
permission denied. <a echo “</tr>” echo “</body>” 
href = $SCRIPT NAME >go to /</a>" echo " « /table >” 
echo “<hr>” echo “<hr>” Program urlencode dan urldecode bisa 
signature signature Anda copy dari CD-ROM InfoLINUX atau 
exit 1 exit 1 dapat di-download di http://www. 
fi fi shelldorado.com/scripts/cmds/urlencode 
if [ -d “$BASE/$i” ] dan http://www.shelldorado.com/scripts/ 
od: then cmds/urldecode. 
UP =" $SPWD” echo "<a Kini, kita dapat mengamati informasi 
cd “$BASE” href = $SCRIPT_NAME? dir = $BASE/ file-file di harddisk kita via web browser. 
$(urlencode “Si”)»" Si” X Ja»” Terimakasih kepada Heiner Steven untuk 
echo “<tr> <td> <a else urlencode dan urldecode yang telah 
href = $SCRIPT_NAME? dir = $(urlencode echo "Si" sangat membantu. Tentunya, program 
$UP)>up</a> </td> <td> one level up</ fi ini masih terdapat kekurangan. 
td> </tr>” echo « /td»" Penyempurnaan di sana sini sangatlah 
echo” «td» «font size = -1 > $(file -b diharapkan. Kembangkanlah dan 
"Si ”)KIfont» </td>" sebarkanlah. Kembangkanlah dan 
echo "</tr>" sebarkanlah lagi. Lagi dan lagi. Itulah 
for i in * done indahnya dunia free software.® 


do Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 





EDISI MENDATANG Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 





Cuplikan Isi Infolinux Bulan Depan 


NUX 


Oktober 2003 





INFO 








E Sendmail Home E o E e . - 
Pan eng | As Jawabnya mungkin. Anda bisa 
4 - Su a, 8 [& httpiiwuw.sendmai.org/ [la searc] = j 


melakukan kompilasi kernel agar kernel yang 


Wel t dmail. i : 
BOSEN ERT BM ada mampu mengenali peripheral baru, 
This web site is maintained by the Sendmail Consortium to be a resource for the freeware 5 


sistem file, atau aplikasi. Tetapi bagaimana 
caranya? Kami akan tunjukkan bagaimana 


rsion of sendmail"", On this site you will find the following information: sen d mal | Org 





+ Recent News 


© Sendmail 8.12.9 is availa peng it contains a fix for cal security problem disci Tin keep eno thank for 
bringing this problem to our attention. Sendmai la urges all ei either upgra iS, to sendmai chan 9 or apply a patch. - this 
ba iffe 


5a dierent problema noer -i E- For hose not aing the apon source vendon, chesk mt your vendor cara mengompilasi kernel Linux di debian 
Pa Ona NS iit dral maan n you MUST verify the PGP signature. Do NOT use sendmail X 
Banano Kondo ana pe nat a Tor bagne air AS OP We oa Ban dan Red Hat. Tunggu tanggal mainnya! 
p TETE EET Fase Bada ena mag js 


s opened up. 
o vailable (2003-03-30); it includes support for STARTTLS and SMTP AUTH encryption. Note: you may need 
app at to sendmail 8.11.7. 


Rendering di Linux 


e Current Release 
o Release Notes for ses current hg 





© Known Bugs - not s up to dat 
o PGP Keys - Keys u Par sign dai il distributions and security announcements. 
CE I Done 





l 














Membangun mail server 
Server penyimpan e-mail akan Anda 
butuhkan apabila jumlah pengguna e-mail di 
kantor Anda cukup banyak. Dan buat Anda 
yang mempunyai kemampuan 
mengonfigurasi mail server pun akan 
mendapatkan nilai khusus di mata 
perusahaan. 

Tetapi pertanyaan yang kemudian muncul, 
mail server apa yang cocok dan powerful di 
Linux. Sementara jumlah mail server pun 





banyak. Kami akan jelaskan bagaimana cara Dulu, untuk membuat suatu produk gambar 
membangun sebuah mail server atau animasi, pikiran orang pasti terarah pada 
y da menggunakan Postfix, Qmail, dan Sendmail. kombinasi software dan hardware yang 
Ketiganya merupakan aplikasi yang biasanya mahal. Dari sisi hardware, Macintosh atau 
menjadi aplikasi mail favorit di Linux. Silicon Graphics mungkin jadi pilihan favorit. 
Karenanya, jangan lewatkan ulasannya! Sedangkan dari sisi software, Photoshop, 
CorelDraw, Adobe Premiere, Adobe After 
Kompilasi kernel Effects, dan lain-lain mungkin menjadi pilihan 
Kernel Linux terbaru banyak mendukung utama Anda. 
berbagai peripheral komputer, sistem file, Angin segar baru terasa begitu keluarga 
dan aplikasi. Dan kernel itu paling tidak baru Intel (compatible) semakin murah dan 
bisa Anda nikmati di versi terbaru tiap berkinerja tinggi. Dan itu artinya, Anda bisa 
distribusi Linux. Masalahnya yang timbul mengolaborasikan PC itu dengan Linux 
sekarang adalah bagaimana agar kernel yang beserta aplikasi grafis pendukungnya. Proses 
kita gunakan bisa mendukung juga berbagai rendering di Linux pun mungkin Anda 
peripheral dan aplikasi. Mungkinkah hal itu lakukan. Temukan langkah-langkahnya di 
dilakukan? InfoLINUX edisi depan. 


82 InroLINUX SEPTEMBER 2003 www.infolinux.web.id 


